RI 5 - 1 AH 
RAMADHAN 


Keutamaan - kekhususan 
® hukum - faedah - adab - fatwa 


| pesan dan nasehat 


onens 


Published nm 2000 


RISALAH 
RAMADHAN 
Keutamaan - kekhususan 


hukum - faedah - adab - fatwa 
pesan dan nasehat 


oleh: 


Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah 


DVEVA cB jany SU Sy 8 geld glad! SX) (C) 
ted elST db gl Ags ALL be dn pg 

be — Ole, JL, 

mw VX AY ete 

4449 -VAY-YA-¥ 2 Sho) 

(Sed GY) GUL al) 

Ol gall | 


\A/YVEV YoY,T4 spo 


VA/YVEY play! oi, 
avr -VAY -YA-Y: hes ) 


oan Crs | all 
bana, 
Sih Li mpl y il Le gy di ne spl 


Judul Asli: 

Risalah Ramadhan 

Penulis: 

Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah 


Penerbit : 
Darul Wathan, Riyadh 


Edisi Indonesia: 


Risalah Ramadhan 


Penerjemah : 

Muhammad Yusuf Harun 

Ainul Haris Umar Arifin Thayib 
Ahmad Musthalih Afandi 


Penerbit : 


Yayasan Al-Sofwa Jakarta 
Cetakan I, Rajab 1418 H - November 1997 M 


DAFTAR ISI 


Mi QaGG inal sass cchessetendcsisedcnzertlinesclevstuberes tebeheatasatsyerge tes 3 
Keutamaan Bulan Ramadhan ................:..ceeececseeseeneeeenees 5 
Ketitamiaan Puasa is ceccscstescscecceisecsartincisctetsaaanseieenderevendaees 9 
Kekhususan dan Keistimewaan Bulan Ramadhan ............ 13 
Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Puasa Ramadhan ......... 20 
Sunnah-sunnah Puasa .......... ccc cccceccceeseeeeeeeneeceacensseseeneeses ae 
Hukum Orang yang Tidak BerpuaSa ............cccecseeseeeees 23 
Hal-hal yang Membatalkan Puasa 0.0.0.0... ccc eeeeeeeteeeees 25 
P@San Cath NASCNAU cc orocce res ccevins cx tionss veya caetan cas Sauen eens 27 
Oly aii Ram ag han isc ccctend cence naa cneratentseneso-coriuinlaaterenventenn 29 
Membaca A! Qur'an di Bulan Ramadhan dan Lainnya ............ 37 
Kadar Bacaan yang Disunnahkan .....0......0 ec eereeeeeeeeee 46 
Al Qur‘anul Karim Syari‘at Sempumma..................... 47 
Hukum Melagukan Al Qur'an 00.2... ccs eee eereeeneeeees 48 
Sedekah di Bulan Ramadhan ........... sdhedesif gees asta Teekay tees 50 
Tafsiran Ayat-ayat Tentang Puasa ............cc eect eeeeees 57 
Pelajaran dari Ayat-ayat Tentang Puasa.............eeenees 71 


Mant ant Puasa isc ier ce eecesccrcotelicedilotier ioc eee 74 


Berpuasa Tapi Meninggalkan Shalat .. ..........cccccccoceccccesceees. 77 
Catatan Penting oo... cccssessscscssesssssssesrssececcesescescees 9 
Puasa yang Sempuma ...............06.0...... ase ait MeO asadait Gane 83 
WUJUAN, PUAS A oes 2sees ede svcendtoes vias ed foc alts cd rata Sctlade 87 
Petunjuk Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam Berpuasa .. 88 
Puasa yang Disyari'atkan ............... pi aeier maintainer eet rea 90 
Sebab-sebab Ampunan di Bulan Ramadhan ................ 92 
Aa Puasa sco .aisio sai S oC eile usec ll ns ccante end iar 96 
Tentang Sepuluh Hari di Akhir Bulan Ramadhan... 98 
‘Umrah di Bulan Ramadhan 00.0... ccccoccccseceeceececcecccce... 107 
Lathatul Qadar o.oo. cccccscsssecssscseesecssesseseteeeceeseecceesecce. 109 
Taubat dan Istighfar 00... 0... ccccccsssccsssscssesessecseceescccceec, 117 
Syarat-syarat Taubat ...0...0...ccccccsssssessseesessssevesseceeeseccecces, 126 
Berpisah dengan Ramadhan 000.0.0.0....--ccccceeseccecce-ocs ec . 128 
PCT SARA Act ota iec Naaate oh leh cao theo 135 
Catatam Pemting oo... ccscesssesssssssssessseseseeceeeseeccccece 136 
Fatwa-fatwa Pemting 20.0.0... 0..ccccccccsscsssessssesssescseocsseesccccce., 146 
Do'a yang sangat Bermanfaat dan Dibutuhkan......... 154 
Catatan Penting oo... ccc csccsscsssessessstesteeeseeeeseccccc. 171 
CAR AC PUAN bees boas eoteasssttlese 260 te nalina oct, <u daha, 173 
Hikmah Disyari‘atkannya Zakat Fitrah ..................... 175 
FIAT RAYA es08 clea cst wisessomaietncen darts oS 177 


Petunjuk Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam di Hari Raya ....181 


Keutamaan Puasa Enam Hari di Bulan Syawal w..... 184 
FECT ch coin te oN ta cna tc, 190 
Daftar Referemsi i ccccccccccscssessssessssesssteseeseesecccccccc 192 
Biografi Penulis oo. ccccccccccsessssecessesseecseceeeceeccccccc 194 
DANN NSE dese ah at daca hth vate. sess dtace 197 


MUQADDIMAH 


Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bulan Ramadhan 
atas bulan-bulan lainnya, mengistimewakannya dengan turunnya 
Al Qur'an dan kewajiban puasa pada bulan ini, menjadikan puasa 
Ramadhan sebagai salah satu tonggak dan bangunan Islam yang 
kokoh, penghapus dosa dan nista. Aku bersaksi bahwa tiada 
Sembahan yang haq selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya, Yang Merajai dan Maha Mengetahui, Maha Mulia dan 
Pemberi selamat. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan rasul-Nya, sebaik-baik manusia yang shalat dan puasa, 
yang diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, suri teladan 
bagi para peniti jalan kepada Allah dan hujjah bagi segenap umat 
manusia. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan 
kepada beliau, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut mereka 
dengan baik sampai hari kemudian. 

Berikut ini risalah ringkas yang mencakup hal-hal penting bagi 
kaum Muslimin dalam bulan Ramadhan, seperti puasa, giyamullail, 
membaca Al-Qur'an, sedekah dan lain sebagainya, yang akan Anda 
dapati diterangkan dengan jelas, Insya Allah. Risalah ini sengaja 


Penulis buat sederhana, tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu 
ringkas, semua disarikan dari firman Allah Ta’ala, sabda Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasalllam dan ucapan para ulama muhaggqigin. 
Setiap ucapan penulis sebutkan ulama yang mengatakannya, dengan 
menyebutkan juz dan halaman kitab yang dinukil, hal ini untuk 
menjaga amanat ilmiyah dan supaya siapapun yang berminat dapat 
merujuk ke sumbernya. Setiap ayat Penulis sebutkan nomor dan 
‘nama suratnya dalam Al-Qur'an dan setiap hadits disebutkan para 
periwayatnya. Juga disebutkan buku-buku rujukan dalam akhir 
risalah ini. 

Semoga Allah Yang Maha Mulia, Pemilik Arsy yang agung, 
menjadikan risalah ini ikhlas semata-mata untuk-Nya, dan termasuk 
Salah satu sebab untuk mendapatkan surga di sisi-Nya, bermanfaat 
bagi Penulis sendiri, para pembaca dan pendengarnya. Hanya 
kepada Allah kita bertawakkal, tiada daya dan kekuatan kecuali 
dengan ma‘unah Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 
Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarga dan para shahabatnya. 


KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN 


Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu: 


fo 4 eS ie By) Ob Sedel ag jE ot a5 Ow 
ees Yat) wer, Sie a) CS * Syl ya 2S (UL ae A) 
Cees ab ay eed Or yf ad gli aia Gri 
ashe HOS AD be lly Hg 
- Slossl Lai 


"Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam biasanya memberi 
kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda: 
"Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang 
diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya:; 
pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka 
ditutup dan para setan diikat; juga terdapat pada bulan ini 
malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barangsiapa 


tidak menwperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh 
apa-apa.” (AR. Ahmad dan An-Nasa‘i)"” 


2” Dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah Shallallahu 
‘Alathi Wasallam bersabda: 


ne os x a? Oe eo ay Bs cone 5 “¢ 
Sad ded a! Sy AS y gd Olas TL y) 
4 ae ed Pe er er ree NE: on ae 8 @ 
ANS ple slew! od e's Ula! Loe (Aer gl 
3 £6 : a eo ° ode sien eo es 
cae aN Ng Lb ASI Ne Sy aly cad Sette 


4 for 
’ 


159 (Cw! Am) ded ppm cP ghee) Ob ne een 
LB Ail gy gil pla! 


"Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan keberkahan, 

Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan 
rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabuikan do'a. Allah 
melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan Dia 
membanga-banggakanmu kepada para mataikat-Nya, maka 
tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. 
Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan 
rahmat Allah di bulan ini." (HR. Ath-Thabrani, dan 
periwayatnya terpercaya) 


3. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘'Anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda: 


 Al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh An-Nasa‘i dan Al-Baihaqi. keduanya 
dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah, tetapi setahuku dia tidak pernah mendengar 
darinya.” 


i las oS ae (nnd Otis oh I igi Cake 
tll hy op tN ae Obl thal gb Ui 24h 
Jog SB a ily ll go SS al ls 
Uf O'plLeall (otis GLa b Ue ei JF 
ad dass of CL Ny aly hy ai ge al 
Satopia yeu gy, ab O'falay SU Sault 83,2 
HS lb es Cal pig a a8 
3) a >i Ae Lit bata 505 ot yy Ub ce pdt 
ately, (Mee cab 


"Ummatku pada bulan Ramadhan diberi lima keutamaan 
yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu: bau 
mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada 
aroma kesturi, para malaikat memohonkan ampunan bagi 
mereka sampai mereka berbuka, Allah Azza Wa Jalla setiap 
hari menghiasi surga-Nya lalu berfirman (kepada sorga): 
“Hampir tiba saatnya para hamba-Ku yang shaleh dibebas- 
kan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu," 
pada bulan ini para jin yang jahat diikat sehingga mereka 
tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya, dan diberi- 
kan kepada ummatku ampunan pada akhir malam." Beliau 
ditanya: "Wahai Rasulullah apakah malam itu Lailatul Qadar 
(malam mulia) ? Jawab beliau: "Tidak. Namun orang yang 


beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan 
amainva. (HR. Ahmad)” 


2) Isnad hadits tersebut dha’‘if, dan diantara bagiannya ada nash-nash lain yang 
memperkuatnya. 


KEUTAMAAN PUASA 


1. Dalil: 
Diriwayatkan dalam Shahih Al-.3ukhari dan Muslim dari 
Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
Alahi Wasallam bersabda: 


iene J) Glial cy Sood i (31 oil Jab JS") 
ct srl uty J BY pital Y Sus a1 Se ( whage 
OLS) pial , aaa ee 
pial od yl Aly ol) cus iy, 9 pad us 3 
(oko gy ye ae CI 


"Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya, 
dan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya bahkan 
sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta‘ala berfirman: "Kecuali 
puasa, itu untuk-Ku dan Aku yang langsung membalasnya. 


2s 


10 


la telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya 
karena-Ku..” Orang yang berpuasa mendapatkan dua 
Kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan 
Kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau 
mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kesturi." 


Bagaimana bertagarrub (mendekatkan diri) kepada Allah? 

Perlu diketahui, bahwa bertagarrub kepada Allah tidak 
dapat dicapai dengan meninggalkan syahwat ini -yang selain 
dalam keadaan berpuasa adalah mubah- kecuali setelah 
beriagarrub kepada-Nya dengan meninggalkan apa yang 
diharamkan Allah dalam segala hal, seperti: dusta, kezhaliman 
dan pelanggaran terhadap orang lain dalam masalah darah, harta 
dan kehormatannya. Untuk itu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: 


aes ee wie Me Cay, pee ae ae o 3 roe oer apoe 
OF Be eld folly ot O98 EY od GA) 
ob jee chy) (Ail phy data @ 3 


“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbyatan 
dusta maka Allah tidak butuh dengan puasanya." (HR. Al- 
Bukhari) 


Inti pernyataan ini: bahwa tidak sempurna bertagarrub 
kepada Allah 7a‘ala dengan meninggalkan hal-hal yang mubah 
kecuali setelah bertaqarrub kepada-Nya dengan meninggalkan 
hal-hal yang haram. Dengan demikian, orang yang melakukan 
hal-hal yang haram kemudian bertagarrub kepada Allah dengan 
meninggalkan hal-hal yang mubah, ibaratnya orang yang 


mening galkan hal-ha! yang wajib dan bertagarrub dengan hal- 
hal yang sunat. 


Jika seseorang dengan makan dan minum berniat agar kuat 
badannya dalam shalat malam dan puasa ia mendapat pahala 
karenanya. Juga jika dengan tidurnya pada malam dan siang 
hari berniat agar kuat beramal (bekerja), maka tidurnya itu 
merupakan ibadah. 


Jadi orang yang berpuasa senantiasa dalam keadaan ibadah 
pada siang dan malam harinya. Dikabulkan do'anya ketika 
berpuasa dan berbuka. Pada siang harinya ia adalah orang yang 
berpuasa dan sabar, sedang pada malam harinya ia adalah or- 
ang yang memberi makan dan bersyukur. 


3. Syarat mendapat pahala puasa: 


Di antara syaratnya: agar berbuka puasa dengan yang halal. - 
Jika berbuka puasa dengan yang haram maka ia termasuk or- 
ang yang menahan din dari yang dihalalkan Allah dan memakan 
apa yang diharamkan Allah, dan tidak dikabulkan do‘anya. 


Orang berpuasa yang berjihad: 


Perlu diketahui bahwa orang mu'min pada bulan Ramadhan 
melakukan dua jihad, yaitu: 
1. Jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa. 
2. Jihad pada malam hari dengan shalat malam. 

Barangsiapa yang memadukan kedua jihad ini, maka memenuhi 
segala hak-haknya dan bersabar terhadapnya, niscaya diberikan 


11 


12 


kepadanya pahala yang tak terhitung.” 


‘9 Lihat Lathaa ‘iful Ma‘arif, oleh Ybau Rajab, him. 163,165 dan 183. 


KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN 
BULAN RAMADHAN 


1. Puasa Ramadhan adalah rukun keempat dalam Islam. Firman 
Allah Ta'‘ala: 


er CS US ata Sale Ga | pals cad ily )) 


Sor 48 + as a a 
VAY 23 pl (( Oph Sid SUG ye Gull 
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 


berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa." {Al-Bagarah: 183] 


Sabda Nabi Shallallahu 'Alahi Wasallam: 


yay) ey; slat’ sta Lil Bitte reer 


ALE pire (( el pul etd 2 og) Olas’, 


13 


“Islam didirikan di atas lima sendi, yaitu: syahadat tiada 
sembahan yang hag selain Allah dan Muhammad adalah 
rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa 
Ramadhan dan pergi haji ke Baitul haram." (Hadits Mutta- 
faq ‘Alaih). 


Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk 


mencapai takwa, dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan 
dosa-dosa, pelipatgandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. 
Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk diri-Nya dari 
antara amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah dalam hadits yang 
disampaikan oleh Nabi Shallaliahu 'Alaihi Wasallam: 


“Puasa itu untuk-Ku dan Aku langsung membalasnya. Or- 
ang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu 
kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika 
berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang 
berpuasa lebih harum daripada aroma kesturi." (Hadits 
Muttafag ‘Alaih) 


Dan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam: 


(AS i EU Gab ics Ula OLae Le is y 
"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan 
mengharap pahala (dari Allah), niscaya diampuni dosa- 
dosanya yang telah lalu."” (Hadits Muttafaq 'Alaih) 


Maka untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadhan, 


harus ada dua syarat berikut ini: 


14 


a. Mengimani dengan benar akan kewajiban ini. 


b. Mengharap pahala karenanya di sisi Allah Ta‘ala. 

2. Pada bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk 
bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang 
petunjuk dan pembeda antara yang hag dan yang bathil. 

3. Pada bulan ini disunatkan shalat tarawih, yakni shalat malam 
pada bulan Ramadhan, untuk mengikuti jejak Nabi Shallallahu 


‘Alaihi Wasallam, para sahabat dan Khulafaur Rasyidin. Sabda 
Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam 


oe el 


(( 4d3 Le ta ib Ula Ty lay Lian, ald Ly) 
Age Gate 


"Barangsiapa mendirikan shalat malam Ramadhan karena 
iman dan mengharap pahala (dari Allah) niscaya diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu." (Hadits Muttafag 'Alaih) 


4. Terdapat pada bulan ini Lailatul Qadar (malam mulia), yaitu 
malam yang lebih baik daripada seribu bulan, atau sama dengan 
83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, 
do'a dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu 
ditentukan. Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam: 


ce ais Le aS ae let Glog! yaa a) als cP )) 


"Barangsiapa mendirikan shalat pada Lailatul Qadar karena 
iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu." (Hadits Muttafaq 'Alaih) 


Malam ini terdapat pada sepuluh malam terakhir, dan 


15 


diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat dari pada pada 
malam-malam lainnya. Karena itu, seyogyanya seorang muslim 
yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksa- 
Nya, memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu 
dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari kesepuluh 
malam tersebut dengan shalat, membaca Al-Qur'anul Karim, 
dzikir, do’a, istighfar dan taubat yang sebenar-benarnya. 
Semoga Allah menerima amal ibadah kita. mengampuni, 
merahmati. dan mengabulkan do'a kita. 

Pada bulan ini terjadi peristiwa besar yaitu Perang Badar, yang 
pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang haq 
dan yang bathil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin 
serta hancurlah syirik dan kaum musynkin. 

Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Makkah AI- 
Mukarramah, dan Allah memenangkan Rasul-Nya., sehingga 
masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong- 
bondong dan Rasulullah menghancurkan syirik dan paganisme 
yang terdapat di kota Makkah, dan Makkah pun menjadi negeri 
Islam. 

Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka 
ditutup dan para setan diikat. 

Betapa banyak berkah dan kebaikan yang terdapat dalam bulan 


Ramadhan. Maka kita wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk 
bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benamya dan beramal 
shaleh, semoga kita termasuk orang-oran g yang diterima amalnya 
dan beruntung. 


Perlu diingat, bahwa ada sebagian orang -semoga Allah 


menunjukinya- mungkin berpuasa tetapi tidak shalat, atau hanya 


16 


shalat pada bulan Ramadhan saja. Orang seperti ini tidak berguna 
baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena shalat adalah sendi 
agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sabda 
Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam: 


SGr vt ij 


a pd Ota, B5F oye ea’ Ys UB Yi dr (st yy 
Cel fi oi ai GUN Lead OI AS as Ss 
APL PO re) Ol> only at > cn! oly) (( cel te has 


"Jibril datang kepadaku dan berkata: Wahai Muhammad, 
siapa yang menjumpai bulan Ramadhan, namun setelah bulan 
itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika mati ia 
masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan: 
Amin!. Aku pun mengatakan: Amin.” (HR. Ibnu Khuzaimah 
dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya)“ 


Maka seyogyanya waktu-waktu pada bulan Ramadhan 
dipergunakan untuk berbagai ama! kebaikan, seperti: shalat, 
sedekah, membaca Al-Qur'an, dzikir, do'a dan istighfar. Ramadhan 
adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah, untuk 
membersihkan hati mereka dari kerusakan. 

Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti: 
berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, 
minum dan makan yang haram; agar puasanya menjadi bersih dan 
diterima dan orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan 
pembebasan dari api neraka 


(| ihat kitab An Nasha'ihud Diniyyah, him. 37-39 


17 


Tentang keutamaan Ramadhan, Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: 


4 


se ple beta (Usbe 4h’. “al ye HS Gh yy 
pably inp Stal, HG BLS Lady 


sepa Calm shy SS) 8 gl plall 
“Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah 
kehausan, maka datanglah kepadanya puasa bulan 
Ramadhan lalu memberinya minum sampai kenyang." (AR. 
Al-Hakim, At-Tirmizi, Ad-Dailami dan Ath-Thabrani 
dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan hadits ini hasan) 


yd 2 aya ~ dd ay ‘yA 733 air s el one i r ) 
plane obny (( GSN octet 5 ¢ sgn ed LEK Oe’, 


"Shalat lima waktu, salat Jum'at ke shalat Jum'at lainnya, 
dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menghapuskan 
dosa-dosa yang dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar 
ditinggalkan.” (HR. Muslim) 


Jadi hal-hal yang fardhu ini dapat menghapuskan dosa-dosa 


kecil, dengan syarat dosa-dosa besar ditin ggalkan. Dosa-dosa besar, 
yaitu: perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia dan 
siksaan di akhirat. Misalnya: zina, mencuri, minum arak, mencaci 
kedua.orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi 
dengan riba, mengambil risywah (uang suap), bersaksi palsu, 
memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. 


18 


Seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadhan keutamaan- 
keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardhu dalam 
Islam, dan waktu diturunkannya Al-Qur'anul Karim, serta adanya 
Lailatul Qadar -yang merupakan malam yang lebih baik daripada 
seribu bulan- di dalamnya, niscaya itu sudah cukup. Semoga Allah 
melimpahkan taufik-Nya.'> 


(8) Lihat kitab Kalimaat Mukhtaarah, him.74-76 


19 


2. 


20 


HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN 
DENGAN PUASA RAMADHAN 


Definisi: 

Puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan 
bersenggama mulai dari terbit fajar yang kedua sampai 
terbenamnya matahari. Firman Allah Ta‘ala: 


barat Go (as kilt OSS Ssai I giyit'y 1 gS 
VAY sik & JUN Sy pital 1ytah oF pualt Go opal 
"+. dan makan minumiah hingga terang bagimu benang putih 


dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakaniah 
puasa itu sampai (datang) malam ..." (Al-Baqarah: 187) 


Kapan dan bagaimana puasa Ramadhan diwajibkan? 
Puasa Ramadhan wajib dikerjakan setelah terlihatnya hilal, 
atau setelah bulan Sya'ban genap 30 hari. Puasa Ramadhan 
wajib dilakukan apabila hilal awal bulan Ramadhan disaksikan 
seorang yang dipercaya, sedangkan awal bulan-bulan lainnya 
ditentukan dengan kesaksian dua orang yang dipercaya. 


Siapa yang wajib berpuasa Ramadhan? 

Puasa Ramadhan diwajibkan atas setiap muslim yang 
baligh (dewasa), agil (berakal), dan mampu untuk berpuasa. 
Syarat wajibnya puasa Ramadhan? 

Adapun syarat-syarat wajibnya puasa Ramadhan ada 
empat, yaitu: Islam, berakal, dewasa dan mampu. 

Kapan anak kecil diperintahkan puasa? 

Para ulama mengatakan: Anak kecil disuruh berpuasajika 
kuat, hal ini untuk melatihnya, sebagaimana disuruh shalat pada 
umur 7 tahun dan dipukul pada umur 10 tahun agar terlatih 
dan membiasakan diri. 

Syarat sahnya puasa. 
Syarat-syarat sahnya puasa ada enam: 


Islam: tidak sah puasa orang kafir sebelum masuk Islam. 
Akal: tidak sah puasa orang gila sampai kembali berakal. 
Tamyiz: tidak sah puasa anak kecil sebelum dapat 
membedakan (yang baik dengan yang buruk). 

Tidak haid: tidak sah puasa wanita haid, sebelum berhenti 
haidnya. 

Tidak nifas: tidak sah puasa wanita nifas, sebelum suci dari 
nifas. 

Niat: dari malam hari untuk setiap hari dalam puasa wajib. 
Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam: 


demadhl hy (H plge Wb adh 1 oo yy 


"Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari 


21 


22 


sebelum fajar, maka tidak sah puasanya.” (HR. Ahmad, Abu 
Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa‘i dan At-Tirmidzi) © 


Dan hadist ini menunjukkan tidak sahnya puasa kecuali 
diiringi dengan niat sejak malam hari, yaitu dengan meniatkan 
puasa di salah satu bagian malam. 


Sunah Puasa. 


Sunah puasa ada enam: 
Mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam, selama tidak 
dikhawatirkan terbit fajar. 
Segera berbuka puasa bilz venar-benar matahari terbenam. 
Memperbanyak amal kebaikan, terutama menjaga shalat lima 
waktu pada waktunya dengan berjamaah, menunaikan zakat 
harta benda kepada orang-orang yang berhak, memperbanyak 
shalat sunat, sedekah, membaca Al-Qur'an dan amal kebajikan 
lainnya. 
Jika dicaci maki, supaya mengatakan: "Saya berpuasa,” dan 
jangan membalas mengejek orang yang mengejeknya, memaki 
orang yang memakinya, membalas kejahatan orang yang 
berbuat jahat kepadanya; tetapi membalas itu semua dengan 
kebaikan agar mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. 


. Berdo'a ketika berbuka sesuai dengan yang diinginkan. Seperti 


membaca do'a: 


Nitrate obit ots, ley ate LS ogi ) 


(6) Sanad hadits ini shahth. 


( abet acest Cait his (ce ae pees 


"Ya Allah hanya untuk-Mu aku berpuasa, dengan vith 
anugerah-Mu aku berbuka. Maha Suci Engkau dan segala 
puji bagi-Mu. Ya Allah, terimalah amalku, sesungguhnya 
Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." 


6. Berbuka dengan kurma segar, jika tidak punya maka dengan 


kurma kering, dan jika tidak punya cukup dengan air. 


8. Hukum orang yang tidak berpuasa Ramadhan: 


Diperbolehkan tidak puasa pada bulan Ramadhan bagi empat 


golongan: 


1. 


Orang sakit yang berbahaya baginya jika berpuasa dan orang 
bepergian yang boleh baginya menggasar shalat. Tidak puasa 
bagi mereka adalah afdhal, tapi wajib menggadhanya. Namun 
jika mereka berpuasa maka puasa mereka sah (mendapat 
pahala). Firman Allah 7a‘ala: 


A 


€ pi plyy Glad ya lb ‘yf ay Sa OF yeh 
VAL 18 al 


" Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau 
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari- 
hari yang lain ..." (Al-Bagarah: 184) 


Maksudnya, jika orang sakit dan orang yang bepergian tidak 


23 


24 


berpuasa maka wajib mengqadha (menggantinya) sejumlah hari 
yang ditinggalkan itu pada hari lain setelah bulan Ramadhan. 
Wanita haid dan wanita nifas: mereka tidak berpuasa dan wajib 
menggadha. Jika berpuasa tidak sah puasanya. Aisyah 
Radhiyallahu ‘Anha berkata: 
"Jika kami mengalami haid, maka diperintahkan untuk 
menggadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat." 
(Hadits Muttafaq ‘Alaih) 
Wanita hamil dan wanita menyusui: jika khawatir atas 
kesehatan anaknya boleh bagi mereka tidak berpuasa dan harus 
mengqadha serta memberi makan seorang miskin untuk setiap 
hari yang ditinggalkan. Jika mereka berpuasa maka sah 
puasanya. Adapun jika khawatir atas kesehatan diri mereka 
sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan harus mengqadha 
saja. Demikian dikatakan Ibnu Abbas sebagaimana 
diriwayatkan oleh Abu Dawud.‘” 
Orang yang tidak kuat berpuasa karena tua atau sakit yang tidak 
ada harapan sembuh. Boleh baginya tidak berpuasa dan 
memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang 
ditinggalkannya. Demikian kata Ibnu Abbas menurut riwayat 
Al-Bukhari.‘® 

Sedangkan jumlah makanan yang diberikan yaitu satu mud 
(genggam tangan) gandum, atau satu sha’ dari bahan makanan 
lainnya.‘” 


) Lihat kitab Ar Raudhul Murbi' 1/124 
®) Lihat kitab Tafsir Ibnu Katsir 1/215 
) Lihat kitab ‘Umdatul Figh,oleh Ibnu Qudamah, hlm. 28. 


9. Hukum jima’ pada siang hari bulan Ramadhan. 


Diharamkan melakukan jima’ (bersenggama) pada siang hari 
bulan Ramadhan. Dan siapa yang melanggarnya harus menggadha 
dan membayar kaffarah mughallazhah (denda berat) yaitu 
membebaskan hamba sahaya. Jika tidak mendapatkan, maka 
berpuasa selama dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu maka 
memberi makan 60 orang miskin; dan jika tidak punya maka 
bebaslah ia dari kaffarah itu. Firman Allah 7a‘ala: 


Be ce OS AO. ao Nag 
VAo 23,25 & Ugacwg SY) Uni a! CASS Y 
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya..." (Al-Baqarah: 285)° 


10. Hal-hal yang membatalkan puasa. 


1. Makan dan minum dengan sengaja. Jika dilakukan karena lupa 
maka tidak batal puasanya 

2. Jima’ (bersenggama). 

3. Memasukkan makanan ke dalam perut. Termasuk dalam hal 
ini adalah suntikan yang mengenyangkan dan transfusi darah 
bagi orang yang berpuasa. 

4. Mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani, 
bersentuhan, ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. 
Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa 
karena keluarnya tanpa sengaja. 


(°) Lihat kitab Majalisu Syahri Ramadhan, hlm. 102 -108 


5. Keluarnya darah haid dan nifas. Manakala seorang wanita 
mendapati darah haid, atau nifas batallah puasanya, baik pada 
pagi hari atau sore hari sebelum terbenam matahari. 

6. Sengajamuntah, dengan mengeluarkan makanan atau minuman 
dari perut melalui mulut. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: 


glint 1 opat’g siial ale ond : 3 ai —ae— ab'3 oy y) 

Glos YI dent oly, (( sind! atlad 8 
"Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak wajib 
gadha', sedang barangsiapa yang muntah dengan sengaja 
maka wajib qadha." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah 
dan At-Tirmidzi) 


7. Murtad dari Islam -semoga Allah melindungi kita darinya-. 


Perbuatan ini menghapuskan segala amal kebaikan. Firman 
Allah Ta‘ala: 


2 Sy ° e ° ¢ , 

AN pili oh Osledi 1S Gage bad Syal yy » 
".. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya 
lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." 
(Al-An'aam: 88) 

Tidak batal puasa orang yang melakukan sesuatu yang 
membatalkan puasa karena tidak tahu, lupa atau dipaksa. demikian 
pula jika tenggorokannya kemasukan debu, lalat, atau air tanpa 
disengaja. 

Jika wanita nifas telah suci sebelum sempurna empat puluh hari, 
maka hendaknya ia mandi, shalat dan berpuasa. 


26 


11. Kewajiban orang yang berpuasa: 


Orang yang berpuasa, juga lainnya, wajib menjauhkan diri dari 
perbuatan dusta, ghibah (menyebutkan kejelekan orang lain), 
namimah (mengadu domba), laknat (mendo'akan orang dijauhkan 
dari rahmat Allah) dan mencaci-maki. Hendaklah ia menjaga 
telinga, mata, lidah dan perutnya dari perkataan yang haram, 
penglihatan yang haram, pendengaran yang haram, makan dan 
minum yang haram. 


12. Puasa yang disunatkan: 


Disunatkan puasa 6 hari pada bulan Syawwal, 3 hari pada setiap 
bulan (yang afdhal yaitu tanggal 13, 14 dan 15; disebut shaumul 
biidh), hari Senin dan Kamis, 9 hari pertama bulan Dzul Hijjah 
(lebih ditekankankan tanggal 9, yaitu hari Arafah), hari Asyura 
(tanggal 10 Muharram) ditambah sehari sebelum atau sesudahnya 
untuk mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya yang mulia serta 
menyelisihi kaum Yahudi. 


13. Pesan dan nasehat: 


Manfaatkan dan pergunakan masa hidup Anda, kesehatan dan 
masa muda Anda dengan amal kebaikan sebelum maut datan g 
menjemput. Bertaubatlah kepada Allah den gan sebenar-benar taubat 
dalam setiap waktu dari segala dosa dan perbuatan terlarang. Jagalah 
fardhu-fardhu Allah dan perintah-perintah-Nya serta jauhilah apa- 
apa yang diharamkan dan dilarang-Nya baik pada bulan Ramadhan 
maupun pada bulan lainnya. Jangan sampai Anda menunda-nunda 
taubat, lalu Anda pun mati dalam keadaan maksiat sebelum sempat 


27 


bertaubat, karena Anda tidak tahu apakah Anda dapat menjumpai 
lagi bulan Ramadhan mendatang atau tidak? 

Bersungguh-sungguhlah dalam mengurus keluarga, anak-anak 
dan siapa saja yang menjadi tanggung jawab Anda agar mereka 
taat kepada Allah dan menjauhkan diri dar! maksiat kepada-Nya. 
Jadilah suri tauladan yang baik bagi mereka dalam segala bidang, 
karena Andalah pemimpin mereka dan bertanggung jawab atas 
mereka di hadapan Allah Ta‘ala. Bersihkan rumah Anda dari segala 
bentuk kemungkaran yang menjadi penghalang untuk berdzikir dan 
shalat kepada Allah. 

Sibukkan diri dan keluarga Anda dalam hal yang bermanfaat 
bagi Anda dan mereka. Dan ingatkan mereka agar menjauhkan diri 
dari hal yang membahayakan mereka dalam agama, dunia dan 
akhirat mereka. 

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua 
untuk amal yang dicintai dan diridhai-Nya. Shalawat dan salam 
semoga juga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, 
segenap keluarga dan para sahabatnya. 


28 


QIYAM RAMADHAN 


1. Dalil: 


1. DariAbu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu 
‘Alathi Wasallam bersabda: 


Ne ae Seeet Ae tae OD es CBee EVE oh, 
(C3 Gt BB a dd Yb YT UY Od; ald 2 y) 
"Barangsiapa mendirikan shalat malam di bulan Ramadhan 
karena iman dan mengharap pahala (dari Allah), niscaya 
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Hadits Muttafaq 
*Alaih) 
2. Dari Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu 'Anhu bahwasanya 


Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyebut bulan 
Ramadhan seraya bersabda: 


- 6 eos bee ae Pe 4, Bt eMC, Ee ets 
Creel) Caste iN dale ah! Ui Sah Ota 8 yy 


29 


ag “me te 8 ae Be dele e- Seen 
set iN ae pe lens 'y Ula) aaldly dale Cad dal 


el ot wo} pve) :Sb, t flanall Peepers (( ani asad’, é m 


“Sungeuh, Ramadhan adalah bulan yang diwajibkan Allah 
puasanya dan kusunatkan shalat malamnya. Maka 
barangsiapa menjalankan puasa dan shalat malam pada 
bulan itu karena iman dan mengharap pahala, niscaya bebas 
dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya.”™ (HR. 
An-Nasa'i, katanya: yang benar adalah dari Abu 
Hurairah). 


2. Hukumnya: 


Qiyam Ramadhan (shalat malam Ramadhan )hukumnya sunnah 
muakkadah (ditekankan), dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam dan beliau anjurkan serta sarankan kepada kaum 
Muslimin. Juga diamalkan oleh Khulafa’ Rasyidin dan para sahabat 
dan tabi'in. Karena itu, seyogyanya seorang muslim senantiasa 
mengerjakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan, dan shalat 
malam pada sepuluh malam terakhir, untuk mendapatkan Lailatul 
Qadar. 


3. Keutamaannya: 


Qiyamul lail (shalat malam) disyariatkan pada setiap malam 
sepanjang tahun. Keutamaannya besar dan pahalanya banyak. 


“) Menurut Al Arna‘uth dalam “Jaami‘ul Ushuul ", juz 6, hal. 441, hadist ini 
hasan dengan adanya nash-nash lain yang menguatkannya. 


30 


Firman Allah Ta‘ala: 


Labs Wp oti) OPN aerial ob odie Slr p 

V7 rbdomenll (( 0 ples (oli) Lae'y 
“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya , sedang 
mereka berdo'a kepada Tuhannya dengan rasa takut dan 


harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang 
Kami berikan kepada mereka." (As-Sajdah: 16) 


Ini merupakan sanjungan dan pujian dari Allah bagi orang-or- 
ang yang mendirikan shalat tahajjud di malam hari. 

Dan sanjungan Allah kepada kaum lainnya dengan firman-Nya: 

By bp tds Uo all Gs a LS} 

VA - VV sk Iu & © 4 phi 


"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir- 


akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). "(Adz- 
Daariyaat: 17-18) 


VE OU all oh OLB wie O seed Seely 


“Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud 
dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Al-Furqaan: 64) 


' Maksudnya mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur, untuk 
mengerjakan shalat malam. 


a4 


Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi® dari Abdullah bin Salam, 
bahwa Nahi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 


Ipehe'y plat (poabiy GO! i od! YI yy 
- “8 28 NB eS tas ak BS ° 7 - 2 boigit 
(( PM das! gh r cali wld UL ley cal V1 


“Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah orang 
miskin makan, sambungkan tali kekeluargaan, dan shalatlah 
pada waktu malam ketika semua manusia tidur, niscaya kalian 
masuk surga dengan selamiat.” 


Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Bilal, bahwa Nabi 
Shalliallahu ‘Alathi Wasaliam bersabda: 


4 ° A ea o e. gel Aye “ae oar eo 
ald OF GSS soda! Wid Ab LU! ald @SGlE )) 
“ i. a 2 “8 @ Aiea ae ene a ote rad 
oF Ogee (ot eqn prey ei Al eS ate Jb 


el ete ee ee ae ee 2a ; . 
sgl adil yy TIL! rece (( tev! of oI 83 jay ei 


"Hendaklah kamu mendirikan shalat malam karena itu tradisi 
orang-orang shaleh sebelummu. Sungguh, shalat malam 
mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, menghapuskan 
kesalahan, menjaga diri dari dosa dan mengusir penyakit 
dari tubuh." (Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim 
dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, 1/308) 

Dalam hadits kaffarah dan derajat, Nabi Shallallahu ‘Alaihi 


3) Dengan mengatakan: Hadits int hasan shahih dan hadist ini dinyatakan shahih 
oleh Al-Hakim. 


32 


Wasaliam bersabda: 
Hore faces So ae ae ae dive - +6 - 
ast Oly eS! Coby plalal! plab) ole! 4% )) 
Sey SAN ree (( AG Got ty Jay 
"Dan termasuk derajat: memberi makan, berkata baik, dan 


mendirikan shalat malam ketika orang-orang tidur." 
(Dinyatakan shahih oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi).” 


Dan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: 
pm olny (( folll Soe Aaa a aay BCA! ‘Lait y) 


“Sebaik-baik shalat setelah fardhu adalah shalat malam." 
(HR. Muslim) 


4. Bilangannya: 


Termasuk shalat malam: witir, paling sedikit satu raka'at dan 
paling banyak 11 raka‘at. Boleh melakukan witir dengan satu raka’at 
Saja, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam: 


; : Fa ee ee + PIKES » doe 
shily 299 gl oly) (( faded Sooty Gy Of Ce 2 yy 


“Barangsiapa yang ingin melakukan witir dengan satu raka'at 
maka lakukanlah."(HR. Abu Dawud dan An-Nasa‘i) 


Atau witir dengan tiga raka'at, berdasarkan sabda Nabi Shalla- 
llahu ‘Alathi Wasallam: 


s 
4 


© Cie cone eee ry tae a - ££ Ow 
slots a9o yl oly) (( patel Ae Fy Ol a! oy) 


(14) 


Lihat kitab Wazhaa'if Ramadhan, oleh Ibnu Qaasim, him. 42, 43. 


33 


“Barangsiapa yang ingin melakukan witir dengan tiga raka'at 
maka lakukanlah."” QAR. Abu Dawud dan An-Nasa‘i)°" 
Hal ini boleh dilakukan dengan sekali salam, atau shalat dua 
raka’at dan salam kemudian shalat raka'at ketiga. 
Alau witir dengan lima raka‘at, dilakukan tanpa duduk dan tidak 
salam kecuali pada akhir raka’at. Berdasarkan sabda Nabi Shalla- 
llahu 'Alaihi Wasallam: 


slaty ayo yl olay (( Laas peor) me oy Of OST “2 yy 
“Barangsiapa ingin melakukan witir dengan lima raka‘at 
maka lakukanlah."” (HR. Abu Dawud dan An-Nasa’‘i) 


Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, beliau mengatakan: 
(SET SY Se et del pe 
ale ice 


"Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam biasanya shalat malam 
tiga belas raka‘at, termasuk di dalamnya witir dengan lima 
raka'at tanpa duduk di salah satu raka'at pun kecuali pada 
raka'at terakhir." (Hadits Muttafagq 'Alaih) 


Atau witir dengan tujuh raka’at, dilakukan sebagaimana lima 
raka'at. Berdasarkan penuturan Ummu Salamah Radhiyallahu 
‘Anha: 


a S$ o- 8 ee 6 o- A yot ob . ene 
Ce ee YT es Sy BB gl OLS») 


“S) Ketiga hadits tersebut dinyatakan shahih oleh [bnu Hibban. 


34 


"Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam biasanya melakukan witir 
dengan tujuh dan lima raka‘at tanpa diselingi dengan salam 
dan ucapan." (HAR. Ahmad, An-Nasa'‘i dan Ibnu Majah) 


Boleh juga melakukan witir dengan sembilan, sebelas, atau tiga 
belas raka'at. Dan yang afdhal adalah salam setiap dua rakaat 
kemudian witir dengan satu raka‘at. 


Shalat malam pada bulan Ramadhan memiliki keutamaan dan 
keistimewaan atas shalat malam lainnya. 


5. Waktunya: 


Shalat malam Ramadhan mencakup shalat pada permulaan 
malam dan pada akhir malam. 


6. Shalat Tarawih: 


Shalat tarawih termasuk givam Ramadhan. Karena itu, 
hendakiah bersungguh-sungguh dan memperhatikannya serta 
mengharapkan pahala dan balasannya dari Allah. Malam Ramadhan 
adalah kesempatan yang terbatas bilangannya dan orang mu'miii 
yang berakal akan memanfaatkannya dengan baik tanpa 
terlewatkan. 


Jangan sampai ditinggalkan shalat tarawih, agar memperoleh 
paliala dan ganjarannya. Dan jangan pulang dari shalat tarawih 
sebelum imam selesai darinya dan dari shalat wilir, agar 
mendapatkan pahala shalat semalam suntuk. Hal ini didasarkan 
pada sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam: 


a 
soe oe ee 


clyy (CMS pd Ua SH pas cm ploy! a py) 
cpl al 
“Barangsiapa mendirikan shalat malam bersama imam 


sehingga selesai, dicatat baginya shalat semalam suntuk.” 
(HR. para penulis kitab-Sunan, dengan sanad shahih)“ 


Shalat tarawih adalah sunat, dilakukan dengan berjama‘ah lebih 
utama. Demikian yang masyhur dilakukan para sahabat, dan 
diwarisi oleh umat ini dari mereka generasi demi generasi. Shalat 
ini tidak ada batasannya. Boleh melakukan shalat 20 raka'at. 36 
raka'at, 11 raka’at, atau 13 raka'at; semuanya baik. Banyak atau 
sedikitnya raka'at tergantung pada panjang atau pendeknya bacaan 
ayat. Dalam shalat diminta supaya khusyu’, bertuma‘ninah, dihayati 
dan membaca dengan pelan; dan itu tidak bisa dengan cepat dan 
tergesa-gesa. Dan sepertinya lebih baik apabila shalat tersebut hanya 
dilakukan 11 raka‘at. 


“*) Lihat kitab Majalisu Syahri Ramadhan, oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, hlm. 26- 


36 


MEMBACA AL-QUR'ANUL KARIM 
DI BULAN RAMADHAN DAN LAINNYA 


Segala puji bagi Allah, yang telah menurunkan kepada hamba- 
Nya kitab Al-Qur'an sebagai penjelasan atas segala sesuatu, 
petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. 
Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan 
rasul-Nya Muhammad, yang diutus Allah sebagai rahmat bagi alam 
semesta. 

Adalah ditekankan bagi seorang muslim yang mengharap 
rahmat Allah dan takut akan siksa-Nya untuk memperbanyak 
membaca Al-Qur'anul Karim pada bulan Ramadhan dan bulan- 
bulan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta‘ala, 
mengharap ridha-Nya, inemperoleh keutamaan dan pahalanya. 
Karena Al-Qur'anul Karim adalah sebaik-baik kitab, yang 
diturunkan kepada Rasul termulia, untuk umat terbaik yang pernah 
dilahirkan kepada umat manusia: dengan syari'at yang paling utama, 
paling mudah, paling luhur dan paling sempuma. 

Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, 
direnungkan dan dipahami makna, perintah dan larangannya, 


37 


kemudian diamalkan. Sehingga ia akan menjadi hujjah baginya di 
hadapan Tuhannya dan pemberi syafa‘at baginya pada hari kiamat. 

Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Aj-Qur'an dan 
mengamalkan isi kandungannya tidak akan tersesat di dunia dan 
tidak celaka di akherat. dengan firman-Nya: 


vr xe GEES yeas 3 gt Qt ad 
"... Maka barangsiapa vang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak 
akan sesat dan tidak akan celaka." (Thaha: 123) 


Janganlah seorang muslim memalingkan diri dari membaca 
kitab Allah, merenungkan dan mengamaikan isi kandungannya. 
Allah telah mengancam orang-orang yang memalingkan diri 
darinya dengan firman-Nya: 


‘ aD -? sume zoe td ee Oe ee ‘ 
Von velo ah (hg Aaa 9’ “babu 4 Ab Lo Jol a 
"Barangsiapa berpaling dari Al-Qur'an maka sesungguhnya 


ia akan memikul dosa yang besar di hari Kiamat.” (Thaha: 
100) 


Hs Wp Bee Ca BO 3 8 pp Lay} 

VY ¢ rae obi daca 
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempil, dan Kami 


akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan 
buta."” (Thaha: 124) 


38 


Di antara keutamaan Al-Qur'an: 


A 


Firman Allah Ta’ala: 


eve 


tad shay ps AST Qu nls uti 
Aq Seibiaithe fae 


“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan 
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (An- 
Nahl: 89) 


2. Firman Allah Ta‘ala: 


or a gi at 89 3 BIG Sele BY 
ye J all gh cal pall Chee & fo acl 


VI-\o BA of lind bie I! gute aid, 


".. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, 
dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah 
menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke 
jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada 
cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan me- 
nunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Ma’idah: 15-16) 


3. Firman Allah Ja‘ala: 


rar Loe Pag o ws a Sy. og ow? gee oa t 2 bye 
Lod slin’y wy cyt Alae'ys gle Ab ‘wl wei > 


- of Sottero eke a3 : 
OV nin & copa By hh agra! 3 


39 


40 


"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit- 
penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat 
bagi orang-orang yang beriman." (Yunus: 57) 


Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: 


((aulecey anda La! ay (ol ab OTM! 19155) y) 
ala! sl oF Poe ol) 
"Bacalah Al-Qur'‘an, karena ia akan datang pada hari kiamat 


sebagai pemberi syafa'at bagi pembacanya.” (HR. Muslim 
dari Abu Umamah) 


Dari An-Nawwas bin Sam'an Radhiyallahu ‘Anhu, katanya: 
Aku mendengar Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


ee ee eee ee vibes ot elaeg ge eee “oe ” “es 
Uiphoms (BLS CU! adal’y OF UL) Lola! 6s oh ) 


oF ARG 


aah one weet look Gases. ae re : 
ob OL od ON oe Sy 8 Bh 'pe decks Gil da 
plane oly) (( lager be 


"Didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan para 
pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di 
dunia, dengan didahului oleh surat Al-Bagarah dan Al'Imran 
yang membela pembaca kedua surat ini." (HR. Muslim) 


Dari Utsman bin Affan Radhiyallahu 'Anhu, katanya: 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


Sobrdl oly, (( Aale’y OT I elas oF oS )) 


"“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al- 
Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhari) 


7. Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, katanya: Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


pity ally Re A US Gy Ue | bi) 


> ay b> wf a > rat ay y ghia 

TEP Cp Cyd Ju, Ske pl ola) ( (( > wey 
"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka 
baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh 
kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu 
huruf; tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu 
huruf." (AR. At-Tirmidzi, katanya: hadits hasan Shahih) 


8. Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash Radhiyallahu ‘'Anhuma. 
bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 


LG OS OE 55 git Fh OT lI otal Uy) 
ays gil oly, G vale aT pt le SS og a g 


CPS opm eee Ju, «Ss ply 


"Dikatakan kepada pembaca Al-Qur‘an: "Bacalah, naiklah 
dan bacalah dengan pelan sebagaimana yang telah kamu 
lakukan di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir 
ayat yang kamu baca." (AR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi 
dengan mengatakan: hadits hasan shahih) 


9. Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha. katanya: Nabi Shallallahu 
Alaihi Wasallam bersabda: 


4] 


42 


aS 8 healt Qt ay Sale by OT alt pts Colt! yy 
aS Guth wale by ab acai OTH GY Sealy yh 

ade gate (( Ol ri 
“Orang yvang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah 
bersama para mialaikat yang mulia lagi taat, sedangkan or- 
ang yang membaca Al-Qur'an dengan tergagap dan susah 


membacanya baginya dua pahala.” (Hadits Muttafaq 
‘Alaih) 
Dua pahala, yakni pahala membaca dan pahala susah payahnya. 


10. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘'Anhuma, Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam bersabda: 


a Both OT a a ey ge GAS Dy 
pavidee gi YG i eT “ey igs Buty job eu 
cle Gis (( sgl aly Je 


"Tidak boleh hasut kecuali dalam dua perkara, yaitu: orang 
yang dikaruniai Allah Al-Qur'an lalu diamalkannya pada 
waktu malam dan siang, dan orang yang dikaruniai Allah 
harta lalu diinfakkannya pada waktu malam dan siang." 
(Hadits Muttafaq 'Alaih) 


Yang dimaksud hasut disini yaitu mengharapkan seperti apa 
yang dimiliki orang lain.” 


MT] jhat kitab Riyaadhush Shaalihiin, hlm.467-469. 


Maka bersungguh-sungguhlah -semoga Allah menunjuki Anda 
kepada jalan yang diridhaiNya- untuk mempelajari Al-Qur'anul 
Karim dan membacanya dengan niat yang ikhlas untuk Allah Ta‘ala. 
Bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari maknanya dan me- 
ngamalkannya, agar mendapatkan apa yang dijanjikan Allah bagi 
para ahli Al-Qur'an berupa keutamaan yang besar, pahala yang 
banyak, derajat yang tinggi-dan kenikmatan yang abadi. Para 
sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dahulu jika 
mempelajari. sepuluh ayat dari AJ-Qur'an, mereka tidak melaluinya 
tanpa mempelajari makna dan cara pengamalannya. 

Dan perlu Anda ketahui, bahwa membaca AI-Qur'an yang 
berguna bagi pembacanya, yaitu membaca disertai merenungkan 
dan memahami maknanya, perintah-perintahnya dan larangan- 
larangannya. Jika ia menjumpai ayat yang memerintahkan sesyatu 
maka 1a pun mematuhi dan menjalankannya, atau menjumpai ayat 
yang melarang sesuatu maka ia pun meninggalkan dan menjauhinya. 
Jika ia menjumpai ayat rahmat, ia memohon dan mengharap kepada 
Allah rahmat-Nya; atau menjumpai ayat adzab, ia berlindung 
kepada Allah dan takut akan siksa-Nya. Al-Qur'an itu menjadi 
hujjah bagi orang yang merenungkan dan mengamalkannya; 
sedangkan yang tidak mengamalkan dan memanfaatkannya maka 
Al-Qur'an itu menjadi hujjah terhadap dirinya. 

Firman Allah Ta‘ala: 


Wylsi THs sails Wy Bs wah gf Cus p 
YQ se & Say 


“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu 


43 


penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat- 
ayvatNya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran 
mendapat pelajaran. " (Shad: 29) 
Bulan Ramadhan memiliki kekhususan dengan Al-Qura'nul 
Karim. sebagaimana firman Allah: 


3o 4 o Shee, 
VAo 13 idl a Ole il ab Opi gill Olas) bg be 
"Bulan Ramadhan, yang di dalamnya diturunkan (permulaan) 
Al-Qur'an ..." (Al-Baqarah: 185) 


Dan dalam hadits shahih dari Ibnu Abbas, Rasulullah 
Shaliallahu ‘Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril pada bulan 
Ramadhan setiap malam untuk membacakan kepadanya AI- 
Qur'anul Kanm. 

Hal itu menunjukkan dianjurkannya mempelajari Al-Qur'an 
pada bulan Ramadhan dan berkumpul untuk itu, juga membacakan 
Al-Qur'an kepada orang yang lebih hafal. Dan juga menunjukkan 
dianjurkannya memperbanyak bacaan Al-Qur'‘an pada bulan Rama- 
dhan. 

Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk 
mempelajari Al-Qur'anul Karim, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: 


US Op th oo oa 3H GIy y 
2 3S pace oe ar o oy 8 padert c “or Bo cd 
diam J! wee 9 dS St wg oy Y! eee AS gus yids § 
ae * ere Suet tee 93°%e 

pols ole) (( Be pack Al dS 5g ASTI! em | 
"Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allat 


seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antarc 


44 


mereka, kecuali turunlah ketenangan atas mereka, serta 
mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat dan 
disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapan- 
Nya." (HR. Muslim) 


Ada dua cara untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim: 
1. Membaca ayat yang dibaca sahabat Anda. 
2. Membaca ayat sesudahnya. Namun cara pertama lebih baik. 
Dalam hadits Ibnu Abbas di atas disebutkan pula mudarasah 
antara Nabi dan Jibril terjadi pada malam hari. Ini menunjukkan 
dianjurkannya banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan 
Ramadhan pada malam hari, karena malam merupakan waktu 
berhentinya segala kesibukan, kembali terkumpulnya semangat dan 
bertemunya hati dan lisan untuk merenungkan. Seperti dinyatakan 
dalam firman Allah: 


Tesh eb ply by Lat Com fellt dene Oy 
"Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat 


(untuk khusyu'), dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.” 
(Al-Muzzammil: 6) 


Disunatkan membaca Al-Qur'an dalam kondisi sesempuma 
mungkin, yakni dengan bersuci, menghadap kiblat, mencari waktu- 
waktu yang paling utama seperti malam, setelah maghrib dan 
setelah fajar. Boleh membaca sambil berdiri, duduk, tidur, berjalan 
dan menaiki kendaraan, berdasarkan firman Allah: 


STG eager A 15 py Od YT SU p 
VAN fl pst 


45 


"(Yaitu) orang-orang yang dzikir kepada Allah sambil berdiri, 
atau duduk, atau dalam keadaan berbaring... "(Al ‘Imran: 
191) 


Sedangkan Al-Qur'anul Karim merupakan dzikir yang paling 
agung. 


Kadar bacaan yang disunatkan: 


Disunatkan mengkhatamkan Al-Qur'an setiap minggu, dengan 
setiap hari membaca sepertujuh dari Al-Qur‘an dengan melihat 
mushaf, karena melihat mushaf merupakan ibadah. Juga 
mengkhatamkannya kurang dari seminggu pada waktu-waktu yang 
mulia dan di tempat-tempat yang mulia, seperti: Ramadhan, Dua 
Tanah Suci dan sepuluh hari Dzul Hijjah karena memanfaatkan 
waktu dan tempat. Jika membaca Al-Qur'an khatam dalam setiap 
tiga hari pun baik, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasaliam kepada Abdullah bin Amr: 


(C998 JS 3 411») 
"Bacalah Al-Qur'an itu dalam setiap tiga hari.” "™ 


Dan makruh menunda khatam Al-Qur'an lebih dari empat puluh 
hari, bila hal tersebut dikhawatirkan membuatnya lupa. Imam 
Ahmad berkata : "Betapa berat beban Al-Qur'an itu bagi orang yang 
menghafalnya kemudian melupakannya."” 

Dilarang bagi yang berhadats kecil maupun besar menyentuh 
mushaf, dasamya firman Allah Ta'ala: 


8) Lihat kitab Fadhaa‘ilul Qur'an, oleh Ibnu Katsir, hlm. 169-172 dan Haasyiatu 
Muqaddimatit Tafstir, oleh Ibnu Qaasim, him. 107. 


46 


V4 cdadl gh of Oy'glaah Yy aa; ai Y> 
"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." 
(Al-Wagi'ah: 79) 


Dan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: 


gab Lily Lb ybl g Ae dy, (Jal My OT alt Laas “i Y)) 


"Tidak dibenarkan menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang 
yang suci."” (HR. Maalik dalam Al-Muwaththa', Ad- 
Daruquthni dan lainnya)“” 


Al-Qur'anul Karim syari‘at sempurna: 


Asy-Syathibi dalam kitab Al-Muwaafaqaat mengatakan: "Sudah 
menjadi kesepakatan bahwa kitab yang mulia ini adalah syari'at 
yang sempuma, sendi agama, sumber hikmah, bukti kerasulan, 
cahaya penglihatan dan hujjah. Tiada jalan menuju Allah selainnya, 
tiada keselamatan kecuali dengannya dan tidak ada yang dapat 
dijadikan pegangan sesuatu yang menyelisihinya. Kalau demikian 
halnya, mau tidak mau bagi siapa yang hendak mengetahui 
keuniversalan syariat, berkeinginan mengenal tujuan-tujuannya 
serta mengikuti jejak para ahlinya harus menjadikannya sebagai 
kawan bercakap dan teman duduknya sepanjang siang dan malam 


“) Hal ini diperkuat hadits Hakim bin Hizam yang lafazhnya: 
"Jangan menyentuh Al Qur'an kecuali jika kamu suci.". (HR. Ath-Thabrani 
dan Al-Hakim dengan menyatakannya shahih). 


47 


dalam teori dan praktek; maka dekat waktunya ia mencapai tujuan 
dan menggapai cita-cita serta mendapati dirinya termasuk orang- 
orang pendahulu, dan dalam rombongan pertama. Jika ia mampu, 
dan tidaklah mampu atas hal itu kecuali orang yang senantiasa 
menggunakan apa yang dapat membantunya, yaitu sunnah yang 
menjelaskan kitab ini. Selainnya, adalah ucapan para imam 
terkemuka dan salaf pendahulu yang dapat membimbingnya dalam 
tujuan yang mulia ini.” 


Hukum melagukan Al-Qur'an: 


Pembaca dan pendengar Al-Qur'an yang hatinya disibukkan 
dengan lagu dan sejenisnya -yang dapat mengakibatkan perubahan 
firman Allah, padahal kita diperintahkan untuk memperhatikannya- 
| sebenamya menghalangi hatinya dari apa yang dikehendaki Allah 
dalam kitab-Nya, memutuskannya dari pemahaman firman-Nya. 
Maha suci firman Allah dari hal itu semua. Imam Ahmad melarang 
talhin dalam membaca Al-Qur'an, yaitu yang menyerupai lagu, 
beliau berkata: "Itu bid'ah." 

Ibnu Katsir Rahimahullah dalam Fadhaa'ilul Qur'an 
mengatakan: "Sasaran yang diminta menurut syara’ tiada lain yaitu 
memperindah suara yang dapat mendorong untuk merenungkan 
dan memahami AJ-Qur’an yang mulia dengan khusyuk. tunduk, 
dan patuh penuh ketaatan. Adapun suara-suara dengan lagu yang 
diada-adakan yang terdiri atas nada dan irama yang melalaikan. 


9) Lihat Al Muwafagaat, oleh Asy Syathibi, 3/224. 


48 


serta aturan musikal, maka Al-Qur'an adalah suci dari hal ini dan 
tak layak jika dalam pelaksanaannya diperlakukan demikian.” 2” 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: "Irama-irama yang 
dilarang para ulama untuk membaca Aj-Qur'an yaitu yang dapat 
memendekkan huruf yang panjang, memanjangkan yang pendek, 
menghidupkan huruf yang mati dan mematikan yang hidup. Mereka 
lakukan hal itu supaya sesuai dengan irama lagu-lagu yang merdu. 


Jika hal itu dapaat mengubah aturan Al-Qur'an dan meaiouian 
harakat sebagai huruf, maka haram hukumnya.°” 


21) Lihat kitab Fadhaa’‘ilul Qur'an, oleh Ibnu Katsir, hlm. 125-126. 
@) | ihat Haasyiatu Mugaddimatit Tafsiir, oleh Ibnu Qaasim, hlm. 107. 


49 


SEDEKAH DI BULAN RAMADHAN 


1. Dalil: 


Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dan Ibnu 


Abas Radhiyallahu 'Anhuma, ia berkata: 


50 


od 


preteryear OLS y wid! Serf ay St OLS yy 
Sir OS's OT al A ag ae GY > Ota 


o 


OSS OT Bt A ab aay eh Le I IS oul 
ri oe al Spel Yi er BLL Se a a) OI 
(( ae’ 


“Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah orang vang amat 
dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan 
Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan 
kepadanya Al-Qur'an. Jibril menemui beliau setiap malam 
pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya Al- 
Qur'an. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam ketikr 


ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada 
angin yang berhembus.” 


Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan tambahan: 
(( AuabE Y} eee SEY yy 
"Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali 


memberikannya." 


Dan menurut riwayat Al-Baihaqi, dari Aisyah Radhiyallahu 
‘Anha: 


pel “LS GUbi Oui’, os 15) we 1 U4 OW >») 

(( lw JS cats 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam jika masuk bulan 

Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap 
orang yang meminta." 

Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi. 

Allah pun bersifat Maha Dermawan, sebagaimana diriwayatkan 


oleh At-Tirmidzi dari Sa'd bin Abi Waqqash Radhiyallahu 'Anhu 
bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


on ee] 


(955 2d LS Seal Coe Sie 1S») 


"Sungguh Allah itu Maha Dermawan, cinta kepada 
kedermawanan dan Maha Pemurah, cinta kepada 
kemurahan hati." 


Allah Ta‘ala Maha Dermawan, kedermawanan-Nya berlipat 


51 


ganda pada waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadhan. Dan 
Rasulullah Shallaliahu 'Alaihi Wasallam adalah manusia yang pa- 
ling dermawan, juga paling mulia, paling berani dan amat sempurna 
dalam segala sifat yang terpuji; kedermawanan beliau pada bulan 
Ramadhan berlipat ganda daripada bulan-bulan lainnya, sebagai- 
mana kedermawanan Tuhannya berlipat ganda pada bulan ini, 


Berbagai pelajaran yang dapat diambil dari berlipat 
gandanya kedermawanan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam 
di bulan Ramadhan: 

1. Bahwa kesempatan ini amat berharga dan melipatgandakan 
amal kebaikan 

2. Membantu orang-orang yang berpuasa dan berdzikir untuk 
senantiasa taat, agar memperoleh pahala seperti pahala mereka; 
sebagaimana siapa yang membekali orang yang berperang 
maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang, dan 
siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang 
berperang maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang 
berperang. Dinyatakan dalam hadits Zaid bin Khalid dari Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beliau bersabda: 


srl pt ally OI ne ye a orl pee Ab nie phd )) 
slaps tal olys (( bgt pital 


"Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berpuasa 
maka baginya seperti pahala orang vang berpuasa itu tanpa 
mengurangi sedikitpun dari pahalanya."” (HAR. Ahmad dan 
At-Tirmidzi) 


52 


Bulan Ramadhan adalah saat Allah berderma kepada para 
hamba-Nya dengan rahmat, ampunan dan pembebasan dari api 
neraka, terutama pada Lailatul Qadar. Allah Ta‘ala melimpah- 
kan kasih-Nya kepada para hamba-Nya yang bersifat kasih, 
maka barangsiapa berderma kepada para hamba Allah niscaya 
Allah Maha Dermawan kepadanya dengan anugerah dan 
kebaikan. Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan. 

Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama termasuk 
sebab masuk surga. Dinyatakan dalam hadits Ali Radhiyallahu 
‘Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 


e 


Crt Lei glany gigas So tay 6 WE dad JO} y) 
tb Syed yy ib ah 1 p65 YG Sod SU (yg 
Pasty Wy doy catcalt pists catasi gabty oS 


sitedly Ole gily wat oly (AS 
"Sungguh di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian 
luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat 
dilihat dari luar." Sahabat bertanya: Untuk siapakah 
ruangan-ruangan itu wahai Rasulullah,? jawab beliau: 
"Untuk siapa saja yang berkata baik, memberi makan, selalu 
berpuasa dan shalat malam ketika orang-orang dalam 
keadaan tidur.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan AI-Baihagqi) 


Semua kriteria ini terdapat dalam bulan Ramadhan. 
Terkumpul bagi orang mukmin dalam bulan ini; puasa, shalat 
malam, sedekah dan perkataan baik. Karena pada waktu ini 
orang yang berpuasa dilarang dari perkataan kotor dan perbuatan_ 
keji. Sedangkan shalat, puasa dan sedekah dapat menghantarkan 


53 


pelakunya kepada Allah Ta‘ala. 


Puasa dan sedekah bila dikerjakan bersama-sama lebih dapat 
menghapuskan dosa-dosa dan menjauhkan dari api neraka 
Jahannam, terutama jika ditambah lagi shalat malam. 


Dinyatakan dalam sebuah hadits bahwa Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam bersabda: 


ees We 2 ee oe a ee 
(( Sta Gye sae” CS ye AST AS fla! y) 
"Puasa itu merupakan perisai bagi seseorang dari api neraka, 
sebagaimana perisai dalam peperangan" ® 
Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi 
Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 
7 - woo - et ” ae Aog 
(Co Se Seah Crary de Ahad! yy 
"Puasa itu perisai dan benteng kokoh (yang melindungi 


seseorang) dari api neraka" 


Dan dalam hadits Mu’adz Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


platy Ud tll (ole) As ats (abs dita yy 


CC Sal Bye BJS 


®) Hadits riwayat Ahmad, An-Nasai'i dan Ibnu Majah dari Ustman bin Abil- 
‘Ash; juga diriwayatkan oleh Tbnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, serta dinyatakan 
shahih oleh Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. 


 Hadits riwayat Ahmad dengan isnad hasan dan Al-Baihaqi. 


54 


“Sedekah dan shalat seseorang di tengah malam dapat 
menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api" 


Maksudnya shalat malam dapat pula menghapuskan dosa. 
Dalam puasa, tentu terdapat kekeliruan serta kekurangan. Dan 
puasa dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat menjaga 
diri dari apa yang mesti dijaga. Padahal kebanyakan puasa yang 
dilakukan kebanyakan orang tidak terpenuhi dalam puasanya 
itu penjagaan yang semestinya. Dan dengan sedekah kekurang- 
an dan kekeliruan yang terjadi dapat terlengkapi. Karena itu 
pada akhir Ramadhan, diwajibkan membayar zakat fitrah untuk 
mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan 
perbuatan keiji. 

Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. 
Jika ia dapat membantu orang-orang lain yang berpuasa agar 
kuat dengan makan dan minum maka kedudukannya sama 
dengan orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah, 
memberikan dan membantukannya kepada orang lain. Untuk 
itu disyari'atkan baginya memberi hidangan berbuka kepada 
orang-orang yang berpuasa bersamanya, karena makanan 
ketika itu sangat disukainya, maka hendaknya ia membantu 
orang lain dengan makanan tersebut. agar ia termasuk orang 
yang memberi makanan yang disukai dan karenanya menjadi 
orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan 
minuman yang dianugerahkan kepadanya, di mana sebelum- 
nya ia tidak mendapatkan anugerah tersebut. Sungguh nikmat 


*) Hadist riwayat At-Tarmidzi dan katanya: “Hadits hasan shahih.” 


ap) 


ini hanyalah dapat diketahui nilainya ketika tidak didapatkan.@ 
Semoga Allah melimpahkan taufik-Nva (kepada kita semua). 


Shalawat dan salam semoga senantiasa ditimpahkan Allah kepada 
Nabi kita Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya. 


9) ihat kitab Lathaa'iful Ma‘aarif, oleh Ibnu Rajab, hlm._ 172-178. 


56 


TAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG 
PUASA 


Allah TYa’ald berfirman: 


le SUS ical (Se OS gat th YEE 
DUS Spah co yes ut opis SUN SUS oy pl 


VAL-VAY 23,adl of D gold GeO! eS > \ ga quas Oly 
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang 
tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit 
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah 
baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada 
hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat 


S71 


menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 
fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa 
yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka 
itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 183-184) 


Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang beriman 
dari umat ini, seraya menyuruh mereka agar berpuasa. Yaitu 
menahan dari makan, minum dan bersenggama dengan niat ikhlas 
karena Allah Ta‘ala. Karena di dalamnya terdapat penyucian dan 
pembersihan jiwa, juga menjernihkannya dari pikiran-pikiran yang 
buruk dan akhlak yang rendah. 

Allah menyebutkan, di samping mewajibkan atas umat ini, hal 
yang sama juga telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu 
sebelum mereka. Dari sanalah mereka mendapat teladan. Maka. 
hendaknya mereka berusaha menjalankan kewajiban ini secara lebih 
sempurna dibanding dengan apa yang telah mereka kerjakan.2” 

Lalu, Dia memberikan alasan diwajibkannya puasa tersebut 
dengan menjelaskan manfaatnya yang besar dan hikmahnya yang 
uinggi. Yaitu agar orang yang berpuasa mempersiapkan diri untuk 
bertakwa kepada Allah, Yakni dengan meninggalkan nafsu dan 
kesenangan yang dibolehkan, semata-mata untuk mentaati perintah 
Allah dan mengharapkan pahala di sisi-Nya. Agar orang beriman 
termasuk mereka yang bertakwa kepada Allah, taat kepada semua 
perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan dan segala yang 
diharamkan-Nya.”) 


@ Tafsir Ibnu Katsir, 1/313. 
™ Tafsir Ayaatul Ahkaam, oleh Ash Shabuni, 1/192. 


58 


Ketika Allah menyebutkan bahwa Dia mewajibkan puasa atas 
mereka, maka Dia memberitahukan bahwa puasa tersebut pada 
hari-hari tertentu atau dalam jumlah yang relatif sedikit dan mudah. 
Di antara kemudahannya yaitu puasa tersebut pada bulan tertentu, 
di mana seluruh umat Islam melakukannya. Lalu Allah memberi 
kemudahan lain, seperti disebutkan dalam firman-Nya: 


sd wos Bs 5 *, oo Wiseua ety 

@ >! pl os bial pio Jes i ay sh Sue OS oad 
VAS 26 paul 
"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam 
perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 


berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari 
yang lain.” (Al-Baqarah: 184) 


Karena biasanya berat, maka Allah memberikan keringanan 
kepada mereka berdua untuk tidak berpuasa. Dan agar hamba 
mendapatkan kemaslahatan puasa, maka Allah memerintahkan 
mereka berdua agar menggantinya pada hari-hari lain. Yakni ketika 
ia sembuh dari sakit atau tak lagi melakukan perjalanan, dan sedang 
dalam keadaan luang.?” 

Dan firman Allah Ta‘ala: 


a 4 . a ee a 
& Jel aul Sad pe Ye i as fo Sue OS rad 

\AE 0 pal 
"Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam 


29) Lihat kitab Taisiirul Latniifil Mannaan fi Khulaashati Tafsiiril Qur‘an, oleh 
Tbnu Sa'di, him. 56. 


59 


perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya 
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 
hari-hari lain.” (Al-Baqarah: 184) 


Maksudnya, seseorang boleh tidak berpuasa ketika sedang 
Sakit atau dalam keadaan bepergian, karena hal itu berat baginya. 
Maka ia dibolehkan berbuka dan menggadha’nya sesuai dengan 
bilangan hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari lain. 

Adapun orang sehat dan mukim (tidak bepergian) tetapi berat 
(tidak kuat) menjalankan puasa, maka ia boleh memilih antara 
berpuasa atau memberi makan orang miskin. Ia boleh berpuasa, 
boleh pula berbuka dengan syarat memberi makan kepada satu 
orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Jika ia 

memberi makan lebih dari seorang miskin untuk setiap harinya, 

~ tentu akan lebih baik. Dan bila ia berpuasa, maka puasa lebih utama 

daripada memberi makanan. Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas 
Radhiyallahu ‘Anhuma berkata: "Karena itulah Allah berfirman: 

"Dan berpuasa lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."° 


Firman Allah Ta‘ala: 

nee rill sib te all 4d Opt ol ih oiias “gs 

3 tel et Kn ag pd ody sah 35 

Sag el gh Bid de Ob ol tag oF 

Bilge Sdy todi oclee Fall SEN 4 
\Ae 3,2) & by S85 (Slay Sosa vw le 


8°) Tafsir Ibnu Katsir, 1/214. 


60 


"(Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan 
Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an 
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 
mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan 
yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir 
(di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia 
berpuasa pada buian itu. Dan barangsiapa sakit atau dalam 
perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya 
berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 
hart-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, 
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah 
kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan, Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Al-Baqarah: 185) 


Allah memberitahukan bahwa bulan yang di dalamnya 
diwajibkan puasa bagi mereka itu adalah bulan Ramadhan. Bulan 
di mana Al-Qur’an -yang dengannya Allah memuliakan umat 
Muhammad- diturunkan untuk pertama kalinya. Allah menjadikan 
Al-Qur’an sebagai undang-undang serta peraturan yang mereka 
pegang teguh dalam kehidupan. Di dalamnya terdapat cahaya dan 
petunjuk. Dan itulah jalan kebahagiaan bagi orang yang ingin 
menitinya. Di dalamnya terdapat pembeda antara yang hak dengan 
yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan dan antara yan g halal 
dengan yang haram. 


Allah menekankan puasa pada bulan Ramadhan karena bulan 
itu adalah bulan diturunkannya rahmat kepada segenap hamba. Dan 
Allah dak menghendaki kepada segenap hamba-Nya kccuali 
kemudahan. Karena itu Dia membolehkan orang sakit dan musafir 
berbuka puasa pada hari-hari bulan Ramadhan®!), dan meme- 


61 


rintahkan mereka menggantinya, sehingga sempurna bilangan satu 
bulan. Selain itu, Dia juga memerintahkan memperbanyak dzikir 
dan takbir ketika selesai melaksanakan ibadah puasa, yakni pada 
Saat sempurnanya bulan Ramadhan. Karena itu Allah berfirman: 


Sy th Ey tp Se Sd} 
G05 SAT Slab y ge Sia Ve de i119) Sia 
\Ao 28 aud! 


"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannyva dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan 
kepadamu, agar kamu bersyukur." (Al-Baqarah: 185) 


Maksudnya, bila Anda telah menunaikan apa yang diperintah- 
kan Allah, taat kepada-Nya dengan menjalankan hal-hal yang 
diwajibkan dan meninggalkan segala yang diharamkan serta 
menjaga batasan-batasan (hukum)-Nya, maka hendaklah kamu 
termasuk orang-orang yang bersyukur karenanya.°” 


GU) Tafsir Ayatul Ahkam, oleh Ash Shabuni, 1/192. 
82) Tafsir lbnu Katsir, 1/218. 


62 


Lalu Allah berfirman: 
é ae oe 3S a o ees ee Pe ere 

& ist Oy65 ! Cd si gs sole wi lS} 
GO y gd or e's Sb eed O16 15) 

VAY 13,2 
“Dan apabila para hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 
Aku maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia 
memohon kepada-Ku maka hendakliah mereka itu memenuhi 
(segala perintah)-Ku, dan hendaklah mereka beriman 


kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” 
(Al-Baqarah: 186) 


Sebab Turunnya ayat: 

Diriwayatkan bahwa seorang Arab badui bertanya: Wahai 
Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita berbisik atau 
jauh sehingga kita berteriak (memanggil-Nya ketika berdo'a)? Nabi 


Shallallahu ‘Alaihi Wasaliam hanya terdiam, sampai Allah 
menurunkan ayat di atas.°» 


Tafsiran ayat: 


Allah menjelaskan bahwa Diri-Nya adalah dekat. Ia mengabul- 
kan do'a orang-orang yang memohon, serta memenuhi kebutuhan 
orang-orang yang meminta. Tidak ada tirai pembatas antara Diri-Nya 
dengan salah seorang hamba-Nya. Karena itu, seyogyanya mereka 


5) Tafsir Ibnu Katsir, 1/219. 


63 


menghadap hanya kepada-Nya dalam berdo’a dan merendahkan 
diri, lurus dan memumikan ketaatan pada-Nya semata.© 
Adapun hikmah penyebutan Allah akan ayat ini -yang me- 
motivasi memperbanyak do'a- berangkaian dengan hukum-hukum 
puasa adalah bimbingan kepada kesungguhan dalam berdo’'a, ketika 
bilangan puasa telah sempurna, bahkan setiap kali berbuka. 


Anjuran dan Keutamaan Do'a: 


Banyak sekali nash-nash yang memotivasi untuk berdo'a, 
menerangkan fadhilah (keutamaan)nya dan mendorong agar suka 
melakukannya. Di antaranya adalah sbb.: 

1. Firman Allah Ta‘ala: 


Vs i SS Cantal g B51 6505 OU p 


"Dan Tuhanmu berfirman; Berdo’alah kepada-Ku, niscaya 
akan Kuperkenankan bagimu." (Ghofir: 60) 


Di dalamnya Allah memerintahkan berdo'a dan Dia 
menjamin akan mengabulkannya. 


2. Firman Allah 7a‘ala: 


00 131 6) 
G4) Tafsir Ibnu Katsir, 1/218. 


64 


"Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan 
suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas." (Al-A'raaf: 55) 


Maksudnya, berdo'alah kepada Allah dengan menghinakan diri 
dan secara rahasia, penuh khusyu’ dan merendahkan diri. 
"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas." Yakni tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, 
baik dalam berdo'a atau lainnya, orang-orang yang melampaui batas 
dalam setiap perkara. Termasuk melampaui batas dalam berdo'a 
adalah permintaan hamba akan berbagai hal yang tidak sesuai untuk 
dirinya atau dengan meninggikan dan mengeraskan suaranya dalam 
berdo'a. 


Dalam Shahihain, Al-Asy'ari berkata: "Orang-orang 
meninggikan suaranya ketika berdo'a" maka Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 


G+ Eno ht oe oe aig aa re oS +o F 2 - 
wel OEY Sb Seti de a’) Lol Gi yy 
(SS Ga BEN ish ye 
“Wahat sekalian manusia, kasihanilah dirimu, sesungguhnya 
kamu tidak berdo'a kepada Dzat yang tuli, tidak pula ghaib. 


Sesungguhnya Dzat yang kamu berdo‘a pada-Nya itu Maha 
Mendengar lagi Maha Dekat.” 


3. Firman Allah Ja‘ala: 
TY: bas af § yond! CRESS 8163 15) Sheath Cond Ai 


"Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang 
dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang 
menghilangkan kesusahan?" (An Naml: 62) 


65 


Maksudnya, apakah ada yang bisa mengabulkan do’a orang 


yang kesulitan, yang diguncang oleh berbagai kesempitan, yang 
sulit mendapatkan apa yang ia minta, sehingga tak ada jalan keluar 
dari keadaan yang mengungkunginya, selain Allah semata? Siapa 


pula yang menghilangkan keburukan (malapetaka), kejahatan dan 
murka, selain Allah semata? 


4, 


66 


Dari An Nu'man bin Basyir Radhiyallahu ‘'Anhu, dari Nabi 
Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: 


ede JU, Sheps oyla pf oly, (( Sata! Ga secu! y) 


“Do'a adalah ibadah.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, 
At-Tirmidzi berkata, hadits hasan shahih) 


Dari Ubadah bin Ash Shamit Radhiyallahu 'Anhu ia berkata, 


sesungguhnya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam 
bersabda: 


gf Lat OUT ab Gt Bj ples oN! dé ey) 
co) Hab ae Ew Au Uglies sip! ye heb bye 
shy (GST mH yy OU FASS 11 cept yp Se) Su 


ee oom ey hm Jie Se pl 
“Tidak ada seorang muslim yang berdo'a kepada Allah di 
dunia dengan suatu permohonan kecuali Dia mengabulkan- 
nya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang 
semisalnya, selama ia tidak meminta suatu dosa atau 
pemutusan kerabat.” Maka berkatalah seorang laki-laki dari 
suatu kaum: “Kalau begitu, kita memperbanyak (do‘a).” 


Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Allah 
mengabulkan do'a iebih banyak dari pada yang kalian 
minta" (HR. At-Tirmidzi, ia berkata, hadits Aasan 
shahih) 


Lalu Allah Ta‘ala berfirman: 


IAA Si 1 Ci) oat SS Jel p 
pnb ashe 25 STB ie 4 el oe Ud els 
1S lett Shy, sy se eS lity 4S se Oui 
oad oy al) bead SI oS ha WIS GS 
tay Y el St pial Lyedl ob pull Go ou 
aS A Syd dina) GORE gaily 

VAY 23 ,adl & & os odie aT 3 as 


"Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa 
bercampur dengan isteri-isterimu; mereka itu adalah pakaian 
bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah 
mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, 
Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf 
kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah 
apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan 
minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 
sampai (datang) malam, (tetapi) janganiah kamu campuri 


5) Lihat kitab Riyaadhus Shalihiin, him. 612 dan 622 


67 


mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah 
larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
manusia, supaya mereka bertakwa.” (Al-Baqarah: 187) 


Sebab turunnya ayat: 


Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra’ bin 'Azib, 


bahwasanya ia berkata: 


68 


"Dahulu, para sahabat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, 
jika seseorang (dari mereka) berpuasa, dan telah datang 
(waktu) berbuka, tetapi ia tidur sebelum berbuka, ia tidak 
makan pada malam dan siang harinya hingga sore. Suatu 
ketika Qais bin Shirmah Al-Anshari dalam keadaan puasa, 
sedang pada siang harinya bekerja di kebun kurma. Ketika 
datang waktu berbuka, ia mendatangi isterinya seraya berkata 
padanya: “Apakah engkau memiliki makanan ?” Ia menjawab: 
“Tidak, tetapi aku akan pergi mencarikan untukmu.” Padahal 
siang harinya ia sibuk bekerja, karena itu ia tertidur. Kemudian 
datanglah isterinya. Tatkala ia melihat suaminya ia berkata: 
"Engkau merugi" (karena aku tak mendapatkan makanan 
untukmu). Ketika sampai tengah hari, ia (Qais) pingsan. Maka 
hal itu diberitahukan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi 
Wasallam, sehingga turun ayat ini: 

"Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa 
bercampur dengan isteri-isterimu.” 


Maka mereka sangat bersuka cita karenanya, kemudian 
turunlah ayat berikut: 


“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih 
dari benang hitam, yaitu fajar.”° 


&9 Lihat kitab Ash-Shahiihul Musnad min Asbaabin Nuzuul, him. 9. 


Tafsiran ayat: 


Allah Ta‘ala berfirman untuk memudahkan para hamba-Nya 
sekaligus untuk membolehkan mereka bersenang-senang (ber- 
setubuh) dengan isterinya pada malam-malam bulan Ramadhan, 
sebagaimana mereka dibolehkan pula ketika malam hari makan 
dan minum: 

"Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa melakukan 
“rafats” dengan isteri-isterimu." 


Rafats adalah bersetubuh dan hal-hal yang menyebabkan 
terjadinya. Dahulu, mereka dilarang melakukan hal tersebut (pada 
malam hari), tetapi kemudian Allah membolehkan mereka makan 
minum dan melampiaskan kebutuhan biologis, dengan 
bersenang-senang bersama isteri-isteri mereka. Hal itu untuk 
menampakkan anugerah dan rahmat Allah pada mereka. 

Allah menyerupakan wanita dengan pakaian yang menutupi 
badan. Maka ia adalah penutup bagi laki-laki dan pemberi 
ketenangan padanya, begitupun sebaliknya. 

Ibnu Abbas berkata: "Maksudnya para isteri itu merupakan 
ketenangan bagimu dan kamupun merupakan ketenangan bagi 
mereka." 

Dan Allah membolehkan menggauli para isteri hingga terbit 
fajar. Lalu Dia mengecualikan keumuman dibolehkannya meng- 
gauli isteri (malam hari bulan puasa) pada saat i'tikaf. Karena ia 
adalah waktu meninggalkan segala urusan dunia untuk sepenuhnya 
konsentrasi beribadah. Pada akhimya Allah menutup ayat-ayat yang 
mulia ini dengan memperingatkan agar mereka tidak melanggar 
perintah-perintah-Nya dan melakukan hal-hal yang diharamkan 
serta berbagai maksiat, yang semua itu merupakan batasan- batasan 


69 


-Nya. Hal-hal itu telah Dia jelaskan kepada para hamba-Nya agar 
mereka menjauhinya, serta taat berpegang teguh dengan syari‘at 
Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa.°” 


8 Tafsir Ayaatil Ahkam, oleh Ash Shabuni, 1/93. 


70 


Sooo 


PELAJARAN DARI AYAT-AYAT 
TENTANG PUASA 


Umat Islam wajib melakukan puasa Ramadhan. 
Kewajiban bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala 
perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. 
Boleh berbuka di bulan Ramadhan bagi orang sakit dan musafir. 
Keduanya wajib mengganti puasa sebanyak bilangan hari 
mereka berbuka, pada hari-hari lain. 
Firman Allah Ta‘ala: 
"Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari lain," 
adalah dalil wajibnya menggadha bagi orang yang berbuka 
pada bulan Ramadhan karena udzur, baik sebulan penuh atau 
kurang, juga merupakan dalil dibolehkannya mengganti 
hari-hari yang panjang dan panas dengan hari-hari yang pendek 
dan dingin atau sebaliknya. 


Tidak diwajibkan berturut-turut dalam mengqgadha puasa 
Ramadhan, karena Allah Ta‘ala berfirman : 
“Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 


7 


11. 


12. 


13. 


Pe 


ditinggalkannya itu, pada hari-hari lain,” tanpa 
mensyaratkan puasa secara berturut-turut. Maka, dibolehkan 
berpuasa secara berturut-turut atau secara terpisah-pisah. 
Dan yang demikian itu lebih memudahkan manusia. 


Orang yang tidak kuat puasa karena tua atau sakit yang tidak 
ada harapan sembuh, wajib baginya membayar fidyah, untuk 
setiap harinya memberi makan satu orang miskin. 

Firman Allah Ta‘ala: 

"Dan berpuasa lebih baik bagimu”, 


menunjukkan bahwa melakukan puasa bagi orang yang boleh 
berbuka adalah lebih utama, selama tidak memberatkan dirinya. 


Di antara keutamaan Ramadhan adalah, Allah mengistimewa- 
kannya dengan menurunkan Al-Qur’an pada bulan tersebut, 
sebagai petunjuk bagi segenap hamba dan untuk mengeluarkan 
mereka dari kegelapan menuju cahaya. 


. Bahwa kesulitan menyebabkan datangnya kemudahan. Karena 


itu Allah membolehkan berbuka bagi orang sakit dan musafir. 
Kemudahan dan kelapangan Islam, yang mana ia tidak mem- 
bebani seseorang di luar kemampuannya. 
Disyari’atkan mengumandangkan takbir pada malam ‘Idul Fitri. 
Firman Allah 7a‘ala: 
“Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah (mengu- 
mandangkan takbir) atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu.” 


Wajib bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia dan 
taufik-Nya, sehingga bisa menjalankan puasa, shalat dan 


membaca Al-Qur'anul Karim, dan hal itu dengan mentaati-Nya 
dan meninggalkan maksiat terhadap-Nya. . 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


Anjuran berdo'a, karena Allah memerintahkannya dan 
menjamin akan mengabulkannya. 

Kedekatan Allah dari orang yang berdo'a pada-Nya berupa 
dikabulkannya do'a, dan dari orang yang menyembah-Nya 
berupa pemberian pahala. 

Wajib memenuhi seruan Allah dengan beriman kepada-Nya 
dan tunduk mentaati-Nya. Dan yang demikian itu adalah syarat 
dikabulkannya do’a. 

Boleh makan dan minum serta melakukan hubungan suami 
isteri pada malam-malan bulan Ramadhan, sampai terbit fajar, 
dan haram melakukannya pada siang hari. 

Waktu puasa adalah dari terbitnya fajar yang kedua, hingga 
terbenamnya matahari. 

Disyari‘atkan i'tikaf di masjid-masjid. Yakni diam di masjid 
untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan totalitas ibadah 
di dalamnya. Ia tidak sah, kecuali dilakukan di dalam masjid 
yang di situ diselenggarakan shalat lima waktu. 


. Diharamkan bagi orang yang beri'tikaf mencumbu isterinya. 


Bersenggama merupakan salah satu yang membatalkan i’tikaf. 


. Wajib konsisten dengan mentaati perintah-perintah Allah dan 


larangan-larangan-Nya. Allah Ta‘ala berfirman: 
“Itulah larangan-larangan Allah maka kamu jangan 
mendekatinya." 


. Hikmah dari penjelasan ini adalah terealisasinya takwa setelah 


mengetahui dari apa ia harus bertakwa (menjaga diri). 


. Orang yang makan dalam keadaan ragu-ragu tentang telah 


terbitnya fajar atau belum adalah sah puasanya, karena pada 
asalnya waktu malam masih berlangsung. 


73 


24, 


25. 
26. 


Disunnahkan makan sahur, sebagaimana disunnahkan 
mengakhirkan waktunya. 

Boleh mengakhirkan mandi jinabat hingga terbitnya fajar. 
Puasa adalah madrasah rohaniyah, untuk melatih dan 
membiasakan jiwa berlaku sabar.°® 


Manfaat Puasa: 


Puasa memiliki beberapa manfaat, ditinjau dari segi kejiwaan, 
sosial dan kesehatan, di antaranya: 


Beberapa manfaat puasa secara kejiwaan adalah puasa 
membiasakan kesabaran, menguatkan kemauan, mengajari dan 
membantu bagaimana menguasai diri, serta mewujudkan dan 
membentuk ketakwaan yang kokoh dalam diri, yang ia 
merupakan hikmah puasa yang paling utama. 
Firman Allah Ta’ala: 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa.” (Al-Bagarah: 183) 


Catatan Penting: 


Dalam kesempatan ini, kami mengingatkan kepada para 
saudaraku kaum muslimin yang suka merokok. Sesungguhnya 
dengan cara berpuasa mereka bisa meninggalkan kebiasaan 


*) Lihat kitab Al Jkliil fi Istinbaathit Tanziil, oleh As Suyuthi, him, 24-28; dan 


Taisirul Lathiifil Mannaan, oleh Ibn Sa'di, hlm. 56-58. 


74 


merokok yang mereka sendiri percaya tentang bahayanya 
terhadap jiwa, tubuh, agama dan masyarakat, karena rokok 
termasuk jenis keburukan yang diharamkan dengan nash Al- 
Qur’anul Karim. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena 
Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih 
baik. Hendaknya mereka tidak berpuasa (menahan diri) dari 
Sesuatu yang halal, kemudian berbuka dengan sesuatu. yang 
haram, kami memohon ampun kepada Allah untuk kami dan 
untuk mereka. 

Termasuk manfaat puasa secara sosial adalah ia membiasakan 
umat berlaku disiplin, bersatu, cinta keadilan dan persamaan, 
juga melahirkan perasaan kasih sayang dalam diri orang-orang 
beriman dan mendorong mereka berbuat kebajikan. 
Sebagaimana ia juga menjaga masyarakat dari kejahatan dan 
kerusakan. 

Sedang di antara manfaat puasa ditinjau dari segi kesehatan 
adalah ia membersihkan usus-usus, memperbaiki kerja 
pencemaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan endapan 
makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di 
perut. 

Termasuk manfaat puasa adalah ia mematahkan nafsu. Karena 
berlebihan, baik dalam makan maupun minum serta menggauli 
isteri, bisa mendorong nafsu berbuat kejahatan, enggan men- 
syukuri nikmat serta mengakibatkan kelengahan. 

Di antara manfaatnya juga adalah mengosongkan hati hanya 
untuk berfikir dan berdzikir. Sebaliknya, jika berbagai nafsu 
syahwat itu diturut’ maka ia bisa mengeraskan dan membutakan 
hati, selanjutnya menghalangi hati untuk berdzikir dan berfikir, 


75 


76 


sehingga membuatnya lengah. Berbeda halnya jika perut 
kosong dari makanan dan minuman, ta menyebabkan hati 
becahaya dan lunak, kekerasan hati sirna, kemudian semata- 
mata dimanfaatkan untuk berdzikir dan berfikir. 

Orang kaya menjadi tahu seberapa nikmat Allah atas dirinya. 
Allah mengaruniainya nikmat tak terhingga, pada saat yang 
sama banyak orang-orang miskin yang tak mendapatkan 
sisa-sisa makanan, minuman dan tidak pula menikah. Dengan 
terhalangnya dia dari menikmati hal-hal tersebut pada saat-saat 
tertentu, serta rasa berat yang ia hadapi karenanya, itu 
akan mengingatkan dia kepada orang-orang yang sama 
sekali tak dapat menikmatinya. Ini akan mengharuskanya 
mensyukuri nikmat Allah atas dirinya berupa serba kecukupan, 
juga akan menjadikannya berbelas kasih kepada saudaranya 
yang memerlukan, dan mendorongnya untuk membantu 
mereka. 

Termasuk manfaat puasa adalah ia mempersempit jalan aliran 
darah yang merupakan jalan setan pada diri anak Adam. Karena 
setan masuk kepada anak Adam melalui jalan aliran darah. 
Dengan berpuasa, maka dia aman dari gangguan setan, 
kekuatan nafsu syahwat dan marah menjadi lumpuh. Karena 
itu Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjadikan puasa 
sebagai benteng untuk menghalangi nafsu syahwat nikah, 
sehingga beliau memerintah orang yang belum mampu 
menikah dengan berpuasa®” dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh Al-Bukhari dan Muslim, 


©?) Lihat kitab Lathaa ‘iful Ma’aarif, oleh Ibnu Rajab, him. 163. 


BERPUASA TAPI 
MENINGGALKAN SHALAT 


Barangsiapa berpuasa tapi meninggalkan shalat, berarti ia 
meninggalkan rukun terpenting dari rukun-rukun Islam setelah 
tauhid. Puasanya sama sekali tidak bermanfaat baginya, selama ia 
meninggalkan shalat. Sebab shalat adalah tiang agama, di atasnya- 
lah agama tegak. Dan orang yang meninggalkan shalat hukumnya 
adalah kafir. Orang kafir tidak diterima amalnya. Rasulullah 
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: 


CC AS REGS pod Bal! gins te Sp UI Sgt) 
“Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat, 
barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir.” CHR. 


Ahmad dan para penulis kitab Sunan dari hadits 
Buraidah Ra.) 


 At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih. Al Hakim dan Adz-Dzahabi 
menshahihkannya. 


77 


Jabir Radhiyallahu ‘Arihu meriwayatkan, Rasulullah Shallailahu 
Alaihi Wasallam bersabda: 


(( Da B's ASIN Jel Sal y) 


“(Batas) antara seseorang dengan kekafiran adalah mening- 
galkan shalat.” (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan 
Ibnu Majah) 


Tentang keputusan-Nya terhadap orang-orang kafir, Allah 
berfirman: 


ype tLe Aaland rob ps Nylab le) Lads ye 
YY 2 OW pall 


“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu 


Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterba- 
ngan.’”(Al-Furqaan: 23) 


Maksudnya, berbagai amal kebajikan yang mereka lakukan 
dengan tidak karena Allah, niscaya Kami hapuskan pahalanya, 
bahkan Kami menjadikannya sebagai debu yang berterbangan. 

Demikian pula halnya dengan meninggalkan shalat berjamaah 
atau mengakhirkan shalat dari waktunya. Perbuatan tersebut 
merupakan maksiat dan dikenai ancaman yang keras. Allah Ta‘ala 
berfirman: 

Ugh ge ob oh Gall hell Ly p 

o-£ 30 pat 

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) 
orang-orang yang lalai dari shalainya.” (Al-Maa’un: 4-5) | 


Maksudnya, mereka lalai dari shalat sehingga waktunya berlalu. 


78 


Kalau saja Nabi Siallallahu ‘Alaihai Wasallam tidak mengizinkan 
Shalat di rumah kepada orang buta yang tidak mendapatkan orang 
yang menuntunnya ke masjid, bagaimana pula halnya dengan orang 
yang pandangannya tajam dan sehat yang tidak memiliki udzur ? 
Berpuasa tetapi dengan meninggalkan shalat atau tidak 
berjamaah merupakan pertanda yang jelas bahwa ia tidak berpuasa 
karena mentaati perintah Tuhannya. Jika tidak demikian, kenapa 
ia meninggalkan kewajiban yang pertama (shalat)? Padahal 
kewajiban-kewajiban itu merupakan satu rangkaian utuh yang tidak 
terpisah-pisah, bagian yang satu menguatkan bagian yang lain. 


Catatan Penting: 


1. Setiap muslim wajib berpuasa karena iman dan mengharap 
pahala Allah, tidak karena riya’ (agar dilihat orang), sum‘ah (agar 
didengar orang), ikut-ikutan orang, toleransi kepada keluarga atau 
masyarakat tempat ia tinggal. Jadi, yang memotivasi dan mendo- 
rongnya berpuasa hendaklah karena imannya bahwa Allah 
mewajibkan puasa tersebut atasnya, serta karena mengharapkan 
pahala di sisi Allah dengan puasanya. 

Demikian pula halnya dengan Qiyam Ramadhan (shalat malam/ 
taraweh), ia wajib menjalankannya karena iman dan mengharap 
pahala Allah, tidak karena sebab lain. Karena itu Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam bersabda: 


ort BE ib Wy Lie Oat Ae 3a y 
Cnt ps Las ab YN Utes! Diary all 0% cai 


79 


2, 


80 


Se Pai a ab Uae lady all AY 4b Ly cad 


"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan 
mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu, barangsiapa melakukan shalat malam pada 
bulan Ramadhan karena iman dan men gharap pahala Allah, 
niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan barang- 
stapa melakukan shalat pada malam Lailatul Qadar karena 
iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu.” (Muttafaq 'Alaih) 


Secara tidak sengaja, kadang-kadang orang yang berpuasa 
terluka, mimisan (keluar darah dari hidung), muntah, kema- 
sukan air atau bensin di luar kehendaknya. Hal-hal tersebut 
tidak membatalkan puasa. Tetapi orang yang sengaja muntah 
maka puasanya batal, karena Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: 


dada ad ne slice CP gy Ale sled 5 ofl ab’ ye )) 
(( Wail 

“Barangsiapa muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qadha’ 
atasnya, (tetapi) barangsiapa sengaja muntah maka ia wajib 


mengqadha puasanya."” (AR. Imam Lima kecuali An- 
Nasa‘i)“? 


“) Al Arna'uth dalam Jaami'ul Ushuul,6/291 berkata: "Hadits ini shahih.” 


3. Orang yang berpuasa boleh meniatkan puasanya dalam keadaan 
junub (hadats besar), kemudian mandi setelah terbitnya fajar. 
Demikian pula halnya dengan wanita haid, atau nifas, bila suci 
sebelum fajar maka ia wajib berpuasa. Dan tidak mengapa ia 
mengakhirkan mandi hingga setelah terbit fajar, tetapi ia tidak 
boleh mengakhirkan mandinya hingga terbit matahari. Sebab 
ia wajib mandi dan shalat Shubuh sebelum terbitnya matahari, 
karena waktu Shubuh berakhir dengan terbitnya matahari. 
Demikian pula halnya dengan orang junub, ia tidak boleh 
mengakhirkan mandi hingga terbitnya matahari. la wajib mandi 
dan shalat Shubuh sebelum terbit matahari. Bagi laki-laki wajib 
segera mandi, sehingga ia bisa mendapatkan shalat jama’‘ah. 

4. Di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah: 
pemeriksaan darah,“” suntik -yang tidak dimaksudkan untuk 
memasukkan makanan. Tetapi jika memungkinkan melakukan 
hal-hal tersebut pada malam hari adalah lebih baik dan selamat, 
sebab Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


Sepsis glad oly, (HEE YG Sy ee 5)) 
(Gcttmatl Canal wn Jb, 
“Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, kerjakan apa yang 


tidak membuatmu ragu.” (HR. Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia 
berkata: hadits hasan shahih) 


Dan beliau juga bersabda: 


cle Gia (( Mae Sy Mada Talal AB OY iI Ay) 


“) Misalnya dengan mengeluarkan sample (contoh) darah dari salah satu anggota 
tubuh (pent.) 


81 


“Barangsiapa menjaga (dirinya) dari berbagai syubhat maka 
sungguh dia telah berusaha menyucikan agama dan 
kehormatannva." (Muttafaq ‘Alaih) 


Adapun suntikan untuk memasukkan zat makanan maka tidak 
boleh dilakukan. sebab hal itu termasuk kategori makan dan 
minum.‘ 

Orang yang puasa boleh bersiwak pada pagi atau sore hari. 
Perbuatan itu sunnah, sebagaimana halnya bagi mereka yang 
tidak dalam keadaan puasa. 


43) Lihat kitab Risaalatus Shiyaam, oleh Syaikh Abdul Azis bin Baz, hlm. 21-22 


PUASA YANG SEMPURNA 


Saudaraku kaum muslimin, agar puasamu sempurna, sesuai 
dengan tujuannya, ikutilah langkah-langkah berikut ini: 
1. Makanlah sahur, sehingga membantu kekuatan fisikmu selama 
berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: 


em me ee | 54. tae Z 
pre 5 ssbrdl clas (( Sip sre! BOW Ip Ped )) 
"Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu 
terdapat berkah,." (AR. Al-Bukhari dan Muslim) 


sgt Dy Ue)! ple Gb ype play pea») 
aoe 3 Eee cpl olay ( Sebll old dé 


"Bantulah (kekuatan fisikmu) untuk berpuasa di siang hari 
dengan makan sahur, dan untuk shalat malam dengan tidur 
siang.” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya) 


Akan lebih utama jika makan sahur itu diakhirkan waktunya, 
sehingga mengurangi rasa lapar dan haus. Hanya saja harus 


83 


84 


hati-hati, untuk itu hendaknya Anda telah berhenti dari makan 
dan minum beberapa menit sebelum terbit fajar, agar Anda tidak 
ragu-ragu. 

Segeralah berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam. 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


(Cape Lyle ly Ghat (ine Ge coe (ytd! OGY) 
Se pllg plies sybrdi oly, 


"Manusia senantiasa dalam kebaikan, selama mereka 
menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur." (HR. Al- 
Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi) 


Usahakan mandi dari hadats besar sebelum terbit fajar, agar 
bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci. 

Manfaatkan bulan Ramadhan dengan sesuatu yang terbaik yang 
pernah diturunkan di dalamnya, yakni membaca Al-Qur'anul 
Karim. Sesungguhnya Jibril ‘Alaihis Salam pada setiap malam 
di bulan Ramadhan selalu menemui Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam untuk membacakan Al-Qur’an baginya. (HR. Al- 
Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhu). 
Dan pada diri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam ada 
teladan yang baik bagi kita. 

Jagalah lisanmu dari berdusta, menggunjing, mengadu domba, 
olok-mengolok serta perkataan mengada-ada. Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan 
dusta maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan 
dan minum.” (HR. Al-Bukhari) 


6. Hendaknya puasa tidak membuatmu keluar dari kebiasaan. 
Misalnya cepat marah dan emosi hanya karena sebab sepele, 
dengan dalih bahwa engkau sedang puasa. Sebaliknya, 
mestinya puasa mem buat jiwamu tenang, tidak emosional. Dan 
jika Anda diuji dengan seorang yang jahil atau pengumpat, ia 
jangan Anda hadapi dengan perbuatan serupa. Nasehatilah dia 
dan tolaklah dengan cara yang lebih baik. Nabi Shallallahu 
Alaihi Wasallam bersabda: 


a 
Aes ae re | 


% Clee parca ge Pp DIS IS ae tna )) 
ols) (( oe ‘f noi Be Ob aay 


“Puasa adalah perisai, bila suatu hari seseorang dari kamu 
berpuasa, hendaknya ia tidak berkata buruk dan berteriak- 
teriak. Bila seseorang menghina atau mencacinya, hendaknya 
ia berkata: "Sesungguhnya aku sedang puasa." (HR. Al- 
Bukhari, Muslim dan para penulis kitab Sunan) 


Ucapan itu dimaksudkan agar ia menahan diri dan tidak melaya- 
ni orang yang mengumpatnya. Di samping, juga mengingatkan 
agar ia menolak melakukan penghinaan dan caci-maki. 

7. Hendaknya Anda selesai dari puasa dengan membawa takwa 
kepada Allah, takut dan bersyukur pada-Nya, serta senantiasa 
istiqamah dalam agama-Nya. 

8. Hasil yang baik itu hendaknya mengiringi Anda sepanjang 


85 


10. 


11. 


86 


tahun. Dan buah paling utama dari puasa adalah takwa, sebab 
Allah berfirman: "Agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 183) 
Jagalah dirimu dari berbagai syahwat (keinginan), bahkan 
meskipun halal bagimu. Hal itu agar tujuan puasa tercapai, 
dan mematahkan nafsu dari keinginan. 

Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘Anhu berkata: 


PSN ob Wit Sraiy Ueae pail Cs 15! yy 
ag, AnSe'g “by CLE “SS «yd! oi £33 revel) 
(( Shp Clalne ply Sab o'y “ares Vy ele pe 
"“Jika kamu berpuasa, hendaknya berpuasa pula pendengar- 
anmu, penglihatanmu dan lisanmu dari dusta dan dosa-dosa, 
tinggalkan menyakiti tetangga, dan hendaknya kamu 
senantiasa bersikap tenang pada hari kamu berpuasa, jangan 
pula kamu jadikan hari berbukamu sama dengan hari kamu 

' erpuasa." 
Hendaknya makananmu dari yang halal. Jika kamu menahan 
diri dari yang haram pada selain bulan Ramadhan maka pada 
bulan Ramadhan lebih utama. Dan tidak ada gunanya engkau 
berpuasa dari yang halal, tetapi kamu berbuka dengan yang 

haram. 

Perbanyaklah bersedekah dan berbuat kebajikan. Dan hendak- 
nya kamu lebih baik dan lebih banyak berbuat kebajikan kepada 
keluargamu dibanding pada selain bulan Ramadhan. Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah orang yang paling 
dermawan, dan beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadhan. 


12, Ucapkanlah bismillah ketika kamu berbuka seraya berdo'a: 


ct ea gl) i aii 5) oy Ce cl aati y 
(( all Qaeda 


"Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, dan atas rezki-Mu aku 
berbuka. Ya Allah terimalah daripadaku, sesungguhnya 
Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* 


Jujuan Puasa: 


Tujuan ibadah puasa adalah untuk menahan nafsu dari berbagai 
syahwat, sehingga ia siap mencari sesuaiu yang menjadi puncak 
kebahagiaannya: menerima sesuatu yang menyucikannya, yang di 
dalamnya terdapat kehidupannya yang abadi; mematahkan 
permusuhan nafsu terhadap lapar dan dahaga serta mengingatkan- 
nya dengan keadaan orang-orang yang menderita kelaparan di antara 
orang-orang miskin; menyempitkan jalan setan pada diri hamba 
dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman: puasa 
adalah untuk Tuhan semesta alam, tidak seperti amalan-amalan 
yang lain, ia berarti meninggalkan segala yang dicintai karena 
kecintaan kepada Allah Ta’ala; ia merupakan rahasia antara hamba 
dengan Tuhannya, sebab para hamba mungkin bisa diketahui bahwa 
la meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara nyata, 
tetapi keberadaan dia meninggalkan hal-hal tersebut karena 
Sembahannya, maka tak seorangpun manusia yan g mengetahuinya, 
dan itulah hakekat puasa. 


“9 Lihat Mulhag (bonus) Majalah Al Wa'yul Islami bulan Ramadhan, thn.1390 H. 
him.38-40. 


87 


Petunjuk Rasulullah Skallailahu 'Alaihi Wasallam dalam 
berpuasa: 


Petunjuk puasa dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah 
petunjuk yang paling sempuma, paling mengena dalam mencapai 
maksud, serta paling mudah penerapannya bagi segenap jiwa. 

Di antara petunjuk puasa dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
pada bulan Ramadhan adalah: 

Memperbanyak melakukan berbagai macam ibadah. Dan Jibril 
Alaihis Salam senantiasa membacakan A]-Qur'anul Karim untuk 
beliau pada bulan Ramadhan: beliau juga memperbanyak sedekah. 
kebajikan, membaca Al-Qur'anul Karim. shalat. dzikir, i'tikaf dan 
bahkan beliau mengkhususkan beberapa macam ibadah pada bulan 
Ramadhan, hal yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lain. 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka dan 
menganjurkan demikian, beliau makan sahur dan mengakhirkan- 
nya, Serta menganjurkan dan memberi semangat orang lain untuk 
melakukan hal yang sama. Beliau menghimbau agar berbuka 
dengan kurma, jika tidak mendapatkannya maka dengan air. 

Nabi Shallaliahu ‘Alaihi Wasallam melarang orang yang 
berpuasa dari ucapan keji dan caci-maki. Sebaliknya beliau 
memerintahkan agar 1a mengatakan kepada orang yang mencacinya 
"Sesungguhnya aku sedang puasa.” 

Beliau melakukan perjalanan di bulan Ramadhan, terkadang 
beliau meneruskan puasanya dan terkadang pula berbuka. Dan 
membiarkan para sahabatnya memilih antara berbuka atau puasa 
ketika dalam perjalanan. Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
pernah mendapatkan fajar dalam keadaan junub sehabis menggauli 


88 


isterinya maka beliau segera mandi setelah terbit fajar dan tetap 
berpuasa. 

Termasuk petunjuk Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah 
membebaskan dari gadha puasa bagi orang yang makan atau minum 
karena lupa, dan bahwasanya Allah-lah yang memberinya makan 
dan minum. 

Dan dalam riwayat shahih disebutkan bahwa beliau bersiwak 
dalam keadaan puasa. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya 
Rasulullah Shallaliahu ‘Alaihi Wasallam menuangkan air di atas 
kepalanya dalam keadaan puasa. Beliau juga melakukan istinsyagq 
(menghirup air ke dalam hidung) serta berkumur dalam keadaan 
puasa. Tetapi beliau melarang orang berpuasa melakukan istinsyaq 
secara berlebihan.“® 


45) Lihat kitab Zaadul ma'af fi Hadyi Khairil ‘Ibaad, 1/320-338. 


8&9 


PUASA YANG DISYARI’ATKAN 


Puasa yang disyari‘atkan adalah puasanya anggota badan dari 
dosa-dosa, dan puasanya perut dari makan dan mimum. 
Sebagaimana makan dan minum membatalkan dan merusak puasa, 
demikian pula halnya dengan dosa-dosa, ia memangkas pahala 
puasa dan merusak buahnya, sehingga memposisikannya pada 
kedudukan orang yang tidak berpuasa. 

Karena itu, orang yang benar-benar berpuasa adalah orang yang 
puasa segenap anggota badannya dari melakukan dosa-dosa; 
lisannya berpuasa dari dusta, kekejian dan mengada-ada; perutnya 
berpuasa dari makan dan minum; kemaluannya berpuasa dari 
bersenggama. 

Bila berbicara, ia tidak berbicara dengan sesuatu yang melukai 
puasanya; bila melakukan suatu pekerjaan ia tidak melakukan 
sesuatu yang merusak puasanya. Ucapan yang keluar daripadanya 
selalu bermanfaat dan baik, demikian pula dengan amal 
perbuatannya. Ja laksana wangi minyak kesturi, yang terciuin oleh 
orang yang bergaul dengan pembawa minyak tersebut. Itulah 
metafor (perumpamaan) bergaul dengan orang yang berpuasa, ia 


90 


akan mengambil manfaat dari bergaul dengannya. aman dari 
kepalsuan, dusta, kejahatan dan kezhaliman. 


Dalam hadits riwayat Imam Ahmad disebutkan: 
ABN hy (( selene! cad oe at ce Cobl eittali ai 14 yy 
“Dan sesungguhnya bau (mulut) orang puasa itu lebih harum 


di sisi Allah daripada aroma minyak kesturi." 


Inilah puasa yang disyari'atkan. Tidak sekedar menahan diri 
dari makan dan minum. Dalam sebuah hadits shahih disebutkan: 


bE Lo 4 Joly Sy Odea Sy 

Le pes wal, Spel ole) (( Al yis'g dalal & 
"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan 
dusta maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari 


makan dan minum." (HR. Al-Bukhari, Ahmad dan 
lainnya) 


Dalam hadits lain dikatakan: 
ft Lose - she Bo 
wet oly) (( pray & put dale ip Abe eile “> )) 
cee aa 


“Betapa banyak orang puasa, bagian dari puasanya (hanya) 
lapar dan dahaga.” (HR. Ahmad, hadits hasan shahih)“® 


) Dan ia menshahihkan hadist int. 


91 


SEBAB-SEBAB AMPUNAN DI BULAN 
RAMADHAN 


Dalam bulan Ramadhan, banyak sekali sebab-sebab turunnya 
ampunan. Di antara sebab-sebab itu adalah: 
1. Melakukan puasa di di bulan ini. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: 


(( 43 ya BAB Ue al ab Vary Udy OLeaey ale “yp y) 
Ale bate 


“Barangsiapa puasa Ramadhan karena iman dan mengharap 
pahala Allah, niscaya ia diampuni dosanya yang telah lalu.” 
(Hadits Muttafagq 'Alaih) 


2. Melakukan shalat tarawih dan tahajjud di dalamnya. Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

(( Aid pe BO Ue Al ab Yay UZ! Oia ald “ye y) 

ALE tare 

“Barangsiapa melakukan shalat malam di bulan Ramadhan 

Karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni 


dosanya yang telah lalu." (Hadits Muttafaq 'Alaih) 


3. Melakukan shalat dan ibadah lain di malam Lailatul Qadar. 
Yaitu pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Ia adalah 
malam yang penuh berkah, yang di dalamnya diturunkan Al 
Qur‘anul Karim. Dan pada malam itu pula dijelaskan segala 
urusan yang penuh hikmah. Rasulullah Shallallahu ‘Alathi 
Wasallam bersabda: 


om alii La as ude Yl Ute yal is ald “2 y) 
Ale Gare (( aid 


“Barangsiapa melakukan shalat di malam Lailatul Qadar 
karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya ia 
diampuni dosanya yang telah lalu." (Hadits Muttafag 
"Alaih) 


4. Memberi ifthar (makanan untuk berbuka) kepada orang yang 
berpuasa. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 


CP AEP) Gash y Ae gl) She OW aie acd hd 04 y) 

Let why steely Aj ool oly (( shal 
"Barangsiapa yang di dalamnya (bulan Ramadhan ) memberi 
ifthar kepada orang berpuasa, niscaya hal itu menjadi (sebab) 
ampunan dari dosa-dosanya, dan pembebasan dirinya dari 


api neraka." ( AR. Ibnu Khuzaimah®?, Al-Baihaqi dan 
lainnya) 


‘®) Dan ia menshahihkan hadits ini. 


93 


5. Bertstighfar. Meminta-ampunan serta berdo'a ketika dalam 
keadaan puasa, berbuka dan ketika makan sahur. Do'a orang 
puasa adalah mustajab (dikabulkan), baik ketika dalam keadaan 
puasa ataupun ketika berbuka. Allah memerintahkan agar kita 
berdo'a dan Diamenjamin mengabulkannya. Allah berfirman; 


wane oH 6 “o & ~ Ae a ae 
a 1 BE oN Garetal 5 96! Sy SUG B 
"Dan Tuhanmu berfirman: “Berdo'alah kepada-Ku, niscaya 


Aku mengabulkannya untukmu.” (Ghaafir: 60) 


Dan dalam sepuah hadits disebuikan: 
(pal i ial gin S35 ogi 3557 Y BU yy 
"Ada tiga macam orang yang tidak ditolak do'anya." Di anta- 


ranya disebutkan, "orang yang berpuasa hingga ia berbuka" 
(HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Nasaa'i dan Ibnu Majah)“® 


Karena itu, hendaknya setiap muslim memperbanyak, dzikir, 
do'a dan istighfar di setiap waktu, terutama pada bulan Ramadhan, 
ketika sedang berpuasa, berbuka dan ketika sahur, di saat turunnya 
Tuhan di akhir malam. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


ote GF ta Sy A" fy BF) OH») 
“pa AS inl i by Os el Jay eb 
selene chy (CM bE (at “ye cala * SICL 


® Tbnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih mereka masing-masing, 
dan At-Tirmizi mengatakannya hadits shahih hasan.. 


94 


“Tuhan kami Yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun pada 
setiap malam ke langit dunia, (yaitu) ketika masih berlang- 
sung Sepertiga malam yang akhir seraya berfirman “Barang 
siapa berdo’a kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan untuknya, 
barangsiapa memohon kepada-Ku, niscaya Aku memberinya 
dan barangsiapa memohon ampunan kepada-Ku, niscaya Aku 
mengampuninya."” (HR. Muslim) 


6. Di antara sebab-sebab ampunan yaitu istighfar (permohonan 
ampun) para malaikat untuk orang-orang berpuasa, sampai 
mereka berbuka. Demikian seperti disebutkan dalam hadits Abu 
Hurairah di muka, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 


Jika sebab-sebab ampunan di bulan Ramadhan demikian 
banyak, maka orang yang tidak mendapatkan ampunan di dalamnya 
adalah orang yang memiliki seburuk-buruk nasib. Kapan lagi ia 
mendapatkan ampunan jika ia tidak diampuni pada bulan ini? Kapan 
dikabulkannya (permohonan) orang yang ditolak pada saat Lailatul 
Qadar” Kapan baiknya orang yang tidak menjadi baik pada bulan 
Ramadhan ? 

Dahulu, ketika datang bulan Ramadhan, umat Islam senantiasa 
berdo'a: 


J wey WS ALS ay Oa) Jie bis i 

cms ad Udiely bis, sar, BIVES Sir) cn and 415 
( pil 

“Ya Allah, bulan Ramadhan telah menaungi kami dan telah 


hadir maka serahkanlah ia kepada kami dan serahkanlah 
kami kepadanya. Karuniailah kami kemampuan untuk 


95 


berpuasa dan shalat di dalamnya, karuniailah kami di 
dalamnya kesungguhan, semangat, kekuatan dan sikap rajin. 
Lalu lindungilah kami di dalamnya dari berbagai fitnah." 


Mereka berdo'a kepada Allah selama enam bulan agar bisa 
mendapatkan Ramadhan, dan selama enam bulan (berikutnya) 


mereka berdo'a agar puasanya diterima. Di antara do'a mereka itu 
adalah: 


set Healy ia J ling cota fy La Si) 
(Seis 
"Ya Allah serahkanlah aku kepada Ramadhan, dan serahkan 


Ramadhan kepadaku, dan Engkau menerimanya daripadaku 
dengan rela.""*” 


Adab Puasa: 


Ketahuilah -semoga Allah merahmatimu-, bahwasanya puasa 
tidak sempurna kecuali dengan merealisasikan enam perkara: 
Pertama: Menundukkan pandangan serta menahannya dari 

pandan gan-pandangan liar yang tercela dan dibenci. 


Kedua: Menjaga lisan dari berbicara tak karuan, menggun- 
jing, mengadu domba dan dusta. 
Ketiga: Menjaga pendengaran dari mendengarkan setiap 


yang haram atau yang tercela. 
Keempat: Menjaga anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa. 


49) Lihat lathaa ‘iful Ma‘aarif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 196-203. 


96 


Kelima: Hendaknya tidak memperbanyak makan. 

Keenam: Setelah berbuka, agar hatinya antara takut dan 
harap. Sebab ia ia tidak tahu apakah puasanya diterima, 
sehingga ia termasuk orang-orang yang dekat kepada 
Allah, ataukah ditolak, sehingga ia termasuk orang- 
orang yang dimurkai. Hal yang sama hendaknya ia 
lakukan pada setiap selesai melakukan ibadah. “” 


Ya Allah, jadikanlah kami dan segenap umat Islam termasuk 
orang yang puasa pada bulan ini, yang pahalanya sempuma, yang 
mendapatkan Lailatul Qadar, dan beruntung menerima hadiah dari 
Tuhan; wahai Dzat Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhluk-Nya), wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan 
Kemuliaan. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan 
Allah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya. 


6% Lihat Mau'idzatul Mukminin min Ihyaa'i Uluumid Diin, him.59-60 


97 


ia 


98 


TENTANG SEPULUH HARI TERAKHIR 
BULAN RAMADHAN 


Dalam Shahihain disebutkan, dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, 
berkata: 


Lely Oy jee Le nal Ls 18 ae ab J OS +») 

ip jot Ll Gs ( alat ety A 
"Bila masuk sepuluh (hari terakhir bulan Ramadhan), 
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengencangkan 
kainnya (menjauhkan diri dari menggauli istrinya), menghi- 


dupkan malamnya dan membangunkan keluarganya." 
Demikian menurut lafazh Al-Bukhari. 


Adapun lafazh Muslim berbunyi: 
(( op hy ey Ula aly ob Bi yy gi asl 
"Menghidupkan malam(nva), membangunkan keluarganya, 
dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan kainnya." 


Dalam riwayat lain, Imain Muslim meriwayatkan dari Aisyah 
Radhivallahu ‘Anha: 


Ye elt petal S Lig HE ad! OS) OLS y) 
pre oh ys (( Oe Bo Agere 
“Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersungguh- 


sungguh dalam sepuluh (hari) akhir (bulan Ramadhan), hal 
yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya.” 


Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengkhususkan 
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dengan amalan-amalan yang 
tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain, di antaranya: 

1. Menghidupkan malam: Ini mengandung kemungkinan bahwa 
beliau menghidupkan seluruh malamnya, dan kemungkinan 
pula beliau menghidupkan sebagian besar daripadanya. Dalam 
Shahih Muslim dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, ia berkata: 


Fa “ob ee eg fee ’ ao ” ’ 
me ols (Cowal om A ald ie ale & yy 
“Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam shalat malam hingga pagi.” 


Diriwayatkan dalam hadits marfu' dari Abu Ja'tar Muhammad 
bin Ali: 


he 51g plied abd Bese Olas 381 Sy) 
Laas 85 ily dor’ ad y Opal Lab y al ys 1855 
et ple Lib wads J) Sy Het! Ge de 


go 


2. 


100 


= a a Ms ( paie rau) #838) ( ath ee 


Coe 44 ie 


Lol s i oy! ols) (( ch 


"Barangsiapa mendapati Ramadhan dalam keadaan sehat 
dan sebagai orang muslim, lalu puasa pada siang harinya 
dan melakukan shalat pada sebagian malamnya, juga menun- 
dukkan pandangannya, menjaga kemaluan, lisan dan 
tangannya, dan menjaga shalatnya secara berjamaah dan 
bersegera berangkat untuk shalat Jum'at; sungguh ia telah 
puasa sebulan (penuh), menerima pahala yang sempurna, 
mendapatkan Lailatul Qadar serta beruntung dengan hadiah 
dari Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Tinggi." Abu Ja'far 
berkata: Hadiah yang tidak serupa dengan hadiah-hadiah 
para penguasa." (AR. Ibnu Abid-Dunya) 


Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam membangunkan 
keluarganya untuk shalat pada malam-malam sepuluh hari 
terakhir, sedang pada malam-malam yang lain tidak. 

Dalam hadits Abu Dzar Radhiyallahu 'Anhu disebutkan: 


pts Je 3 ob pane 4 AG Ald gs All st 4! )) 


ae HY belay Ubi Le i 8; AED Goma 


(Hoe oi pees 
"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam 
melakukan shalat bersama mereka (para sahabat) pada 
malam dua puluh tiga (23), dua puluh lima (25), dan dua 
puluh tujuh (27) dan disebutkan bahwasanya beliau mengajak 


(shalat) keluarga dan isteri-isterinya pada malam dua puluh 
tujuh (27).” 

Ini menunjukkan bahwa beliau Sangat menekankan dalam 
membangunkan mereka pada malam-malam yang diharapkan turun 
Lailatul Qadar di dalamnya. 

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ali Radiyallahu 'Anhu: 


Sy Oley ys Sy chal od Alat 5") we Oy) 

(( Svat jalas eS 3 phe 
“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasailam 
membangunkan keluarganya pada sepuluh akhir dari bulan 


Ramadhan, dan setiap anak kecil maupun orang tua yang 
mampu melakukan shalat."” 


Dan dalam hadits shahih diriwayatkan: 
(( Obghasd Obed Yi Ua aS ley SLU Gis OW yy 


"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam 
mengetuk (pintu) Fathimah dan Ali Radhiyallahu 'Anhuma 
pada suatu malam seraya berkata: tidakkah kalian bangun 
lalu mendirikan shalat ?" (HR. Al Bukhari dan Muslim) 


Beliau juga membangunkan Aisyah Radhiyallahu ‘Anha pada 
malam hari, bila telah selesai dari tahajudnya dan ingin melakukan 
(shalat) witir. 

Dan diriwayatkan adanya targhib (dorongan) agar salah seorang 
suami-isteri membangunkan yang lain untuk melakukan shalat. 


10] 


serta memercikkan air di wajahnya (bila tidak bangun).°” 

Dalam kitab Al-Muwaththa’ disebutkan dengan sanad shahih, 
bahwasanya Umar Radhiyallahu 'Anhu melakukan shalat malam 
seperti. yang dikehendaki Allah, sehingga apabila sampai pada 
pertengahan malam, ia membangunkan keluarganya untuk shalat 
dan mengatakan kepada mereka: “Shalat,! shalat.!” Kemudian 
membaca ayat ini: 


e 


\YY tab & Vis pe way bya Olt lg 


“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat 
dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.”(Thaha: 
132) 


3. Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengencang- 
kan kainnya. Maksudnya beliau menjauhkan diri dari menggauli 
istert-isterinya. Diriwayatkan bahwasanya beliau tidak kembali 
ke tempat tidurnya sehingga bulan Ramadhan berlalu. Dalam 
hadits Anas Radhiyallahu ‘Anhu disebutkan: 


(( stint Gaby AB1G) s sb y) 


“Dan beliau melipat tempat tidurnya dan menjauhi istri- 
isterinya (tidak menggauli mereka).” 


Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beri’ tikaf pada malam 
sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Orang yang beri’tikaf tidak 
diperkenankan mendekati (menggauli) isterinya berdasarkan dalil 


i 


Hadits riwayat Abu Daud dan lainnya, dengan sanad shahih. 


102 


dari nash serta ijma’. Dan "mengencangkan kain" ditafsirkan 

dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. 

4. Mengakhirkan berbuka hin gga waktu sahur. Diriwayatkan dari 
Aisyah dan Anas Radhiyallahu ‘Anhuma, bahwasanya 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pada malam-malam 
sepuluh (akhir bulan Ramadhan) menjadikan makan malam 
(berbuka)nya pada waktu sahur. 

Dalam hadits marfu’ dari Abu Sa’id Radhiyallahu ‘Anhu, ia 
berkata: 

- BE ee Ryo rdate bo we Tt Le 
(Patt St feelin eety U1 357 BSGLI Ler ¥ yy 
Cm Coy) OL ab OY eet HLS J 

9 060 » were o tb Paw Pag Bi oe i cg et Pt 

CC ginthed Bley (grandes pales OS Col |) (Kags 
“Janganlah kalian menyambung (puasa). Jika salah sec “ang 
dari kamu ingin menyambung (puasanya) maka hendaknya 
ia menyambung hingga waktu sahur (saja).” Mereka 
bertanya: "Sesungguhnya engkau menyambungnya wahai 
Rasulullah ?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku tidak 


seperti kalian. Sesungguhnya pada malam hari ada yang 
memberiku makan dan minum." (HR. Al-Bukhari) 


Ini menunjukkan apa yang dibukakan Allah atas beliau dalam 
puasanya dan kesendiriannya dengan Tuhannya, oleh sebab munajat 
dan dzikimya yang lahir dari kelembutan dan kesucian beliau. 
Karena itulah sehingga hatinya dipenuhi Al-Ma‘ariful Hahiyah 
(pengetahuan tentang Tuhan) dan Al-Minnatir Rabbaniyah 
(anugerah dari Tuhan) sehingga mengenyangkannya dan tak lagi 
memerlukan makan dan minum. 


103 


5. Mandi antara Maghrib dan Isya’. Jonu Abi Hatim meriwayatkan 
dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha: 

ISLb calby aus Olina, bOI 15) ay a Sp ON) 

“pets Penal’ ele Qe ty bead! Le ell Jems 

(sadly G abt gi iat 

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam jika bulan 

Ramadhan (seperti biasa) tidur dan bangun. Dan manakala 

memasuki sepuluh hari terakhir beliau mengencangkan kainnya 

dan menjauhkan diri dari (menggauli) isteri-isterinya, serta 


rer 


mandi antara Maghrib dan Isya’. 


Ibnu Jarir Rahimahullah berkata, mereka menyukai mandi pada 
setiap malam dari malam-malam sepuluh hari terakhir. Di antara 
mereka ada yang mandi dan menggunakan wewangian pada 
malam-malam yang paling diharapkan turun Lailatul Qadar. 

Karena itu, dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan di 
dalamnya turun Lailatul Qadar untuk membersihkan diri, 
menggunakan wewangian dan berhias dengan mandi (sebelumny a), 
dan berpakaian bagus, seperti dianjurkannya hal tersebut pada waktu 
shalat Jum'at dan hari-hari raya. 

Dan tidaklah sempurna berhias secara lahir tanpa dibarengi 
dengan berhias secara batin. Yakni dengan kembali (kepada Allah), 
taubat dan mensucikan diri dari dosa-dosa. Sungguh, berhias secara 
lahir sama sekali tidak berguna, jika ternyata batinnya rusak. 

Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuhmu, tetapi Dia melihat 
kepada hati dan amalmu. Karena itu, barangsiapa menghadap 
kepada Allah, hendaknya ia berhias secara lahiriah dengan pakaian, 


104 


sedang batinnya dengan takwa. Allah Ta’ala berfirman: 


Cay SE ape py Od Se Wt Wd 5 ood 
v5 he US cg wey 


“Hai anak Adam, sesungeuhnya Kami telah menurunkan 
kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian 
indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling 
baik.” (Al A'raaf: 26) 


6. Ttikaf. Dalam Shahihain disebutkan. dari Aisyah 
Radhivallahu ‘Anha: 


Lies’ ee eG OOS Bi ge of y) 


“Bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam senantiasa 
beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan. 
sehingga Allah mewafatkan beliau." 


Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf pada 
sepuluh hari terakhir yang di dalamnya dicari Lailatul Qadar untuk 
menghentikan berbagai kesibukannya, mengosongkan pikirannya 
dan untuk mengasingkan diri demi bermunajat kepada Tuhannya, 
berdzikir dan berdo'a kepada-Nya. 

Adapun makna dan hakekat i'tikaf adalah: Memutuskan 
hubungan dengan segenap makhluk untuk menyambung pengham- 
baan kepada Al- Khaliq. Mengasingkan diri yang disyan'atksr xepada 
umat ini yaitu dengan i'tikaf di dalam masjid-masjid, khususnya 
pada bulan Ramadhan, dan lebih khusus lagi pada sepuluh hari 


105 


terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana yang telah dilakukan Nabi 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. 

Orang yang beri'tikaf telah mengikat dirinya untuk taat kepada 
Allah, berdzikir dan berdo'a kepada-Nya, serta memutuskan dirinya 
dari segala hal yang menyibukan diri daripada-Nya. la beri'tikaf 
dengan hatinya kepada Tuhannya, dan dengan sesuatu yang 
mendekatkan dirinya kepada-Nya. la tidak memiliki keinginan lain 
kecuali Allah dan ridha-Nya. Semoga Allah memberikan taufik dan 
inayah-Nya kepada kita.” 


(32) | jhat kitab Lathaa'ifid Ma’aarif, oleh Ibnu Rajab, him. 196-203. 


106 


UMRAH DI BULAN RAMADHAN 


Umrah di bulan Ramadhan memiliki pahala yang amat besar, 
bahkan sama dengan pahala haji. Dalam Shahihnya, Imam Al- 
Bukhari meriwayatkan. bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 
Wasallam bersabda: 


(( ge Aoe> SUE “yl de> Jade Ohne J os yy 
“Umrah di bulan Ramadhan menyamati haji, atau beliau 
bersabda, haji bersamaku." 


Tetapi wajib diketahui., meskipun umrah di bulan Ramadhan 
berpahala menyamai haji, tetapi ia tidak bisa menggugurkan 
kewajiban haji bagi orang yang wajib untuk melakukannya. 

Demikian pula hainya shalat di Masjidil Haram Makkah dan di 
Masjid Nabawi Madinah pahalanya dilipatgandakan, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits shahih: 

cH Bp ib De all be Fo Na partes J DLE y 
( Jesabi By) yy te (pl pall oe Y) ell 


LoD pF plas iS yor olay 


107 


"Shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu (kali) shaiat di 
masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram.” Dalam riwayat 
lain disebutkan: "Sesungguhnya ia lebih utama." (HR. Al- 
Bukhari, Muslim dan lainnya) 


108 


LAILATUL QADAR 


Allah Ja‘ala berfirman: 


FaUevenr(PiUnr Ect avy) ad AS § 2 pi Wy p 


Oe La Ey Kal eg ail 3a a 
On N hill rt alla om yp polls «al IS" oy gs 


"Sesung guhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) saat 
Lailatul Qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu 
apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul qadar itu lebih baik dari 
seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan 
malaikat Jibril dengan izin Tuhannva untuk mengatur segala 
urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." 
(Al-Qadr: 1-5) 


Allah memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an pada 
malam Latlatul Qadar, yaitu malam yang penuh keberkahan. 
Allah Ta‘ala berfirman: 


roku f aye aS gpI ui % 


109 


"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam 
yang diberkahi." (Ad-Dukhaan: 3) 


Dan malam itu berada di bulan Ramadhan, sebagaimana firman 
Allah Ta‘ala: 


VA0 2353 Ji gf Ot alt ad Ol gill Oras ys 


"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al- 
Qur'an." (Al-Baqarah: 185) 

Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu berkata: 

"Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim keseluruhannya secara 
sekaligus dari Lauh Mahfudh ke Baitul 'Izzah (langit pertama) pada 
malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur- 
angsur kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sesuai 
dengan konteks berbagai peristiwa selama 23 tahun.” 

Malam itu dinamakan Lailatul Qadar karena keagungan 
nilai dan keutamaannya disisi Allah 7a‘ala. Juga, karena pada saa 
itu ditentukan ajal, rezki, dan lainnya selama satu tahun 
sebagaimana Firman Allah: 


flea af SS al I ceaver: 


"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penul 
hikmah.” (Ad-Dukhaan: 4) 


Kemudian, Allah berfirman mengagungkan kedudukan Lailatu 
Qadar yang Dia khususkan untuk menurunkan Al-Qur'anul Karim 
"Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu?"°» 


G37 that Tafsir [onu Katstr, 4/429 


110 


Selanjutnya Allah menjelaskan nilai keutamaan Lailatul 
Qadar dengan firman-Nya: 
“Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan." 
Maksudnya, beribadah di malam itu dengan ketaatan, shalat, 
membaca, dzikir dan do’a sama dengan beribadah selama seribu 
bulan, pada bulan-bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. 
Dan seribu bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. 


Lalu Allah memberitahukan keutamaannya yang lain, juga 
berkahnya yang melimpah dengan banyaknya malaikat yang turun 
di malam itu, termasuk Jibril ‘Alaihis Salam. Mereka turun dengan 
membawa semua perkara, kebaikan maupun keburukan yang 
merupakan ketentuan dan takdir Allah. Mereka turun dengan 
perintah dari Allah. Selanjutnya, Allah menambahkan keutamaan 
malam tersebut dengan firman-Nya: 

"Malam itu (penuh) kesejahteraan hingga terbit fajar." 

Maksudnya, malam itu adalah malam keselamatan dan kebaikan 
seluruhnya, tak sedikitpun ada kejelekan di dalamnya, sampai terbit 
fajar. Di malam itu, para malaikat -termasuk malaikat Jibril- 
mengucapkan salam kepada orang-orang beriman. 

Dalam hadits shahih Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
menyebutkan keutamaan melakukan giyaamullail di malam 
tersebut. Beliau bersabda: 


“pt PL Le aS ae Ny ila! all a ald i yy 

ale Gare (( AS 
“Barangsiapa melakukan shalat malam pada saat Lailatul 
Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya 


diampuni dosa-dosanva yang telah lalu." (Hadits Muttafaq 
‘Alaih) 


111 


Tentang waktunya, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
bersabda: 


(( Oliae) a FNS pall oo gill baal ad ty 55 yy 
Lam ney ales 5 brudll oly) 


"Carilah Lailatul Qadar pada (bilangan) ganjil dari sepuluh 
hari terakhir bulan Ramadhan." (HR. Al-Bukhari, Muslim 
dan lainnya) 

Yang dimaksud dengan malam-malam ganjil yaitu malam dua 


puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh tujuh, dan 
malam dua puluh sembilan. 


Adapun qiyamul lail di dalamnya yaitu menghidupkan malam 
tersebut dengan tahajud. shaiat, membaca Al-Qur'anul Karim. 
dzikir, do'a, istighfar dan taubat kepada Allah Ta’ala. 

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata, aku bertanya: "Wahai 
Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui Lailatul Qadar, 
apa yang harus aku ucapkan di dalamnya?"” Beliau menjawab, 
katakanlah: 


“ ° > 9 2 s a . a a gin 
SB 5 seks pisly (Cpe AES pial Coe ple bi) egllt 
“Ya Allah, sesungguhnva Engkau Maha Pengampun, Engkau 


mencintai Pengampunan maka ampunilah aku." (HR. At- 
Tirmidzi, ia berkata, hadits hasan shahih) 


112 


Pelajaran dari surat Al-Qadr: 


1. Keutamaan Al Qur'anul Karim serta ketinggian nilainya, dan 
bahwa ia diturunkan pada saat Lailatul Qadar. 

2. Keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar, dan bahwa ia 
menyamai seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di 
dalamnya. 

3. Anjuran untuk mengisi kesempatan-kesempatan baik seperti 
malam yang mulia ini dengan berbagai amal shaleh. 

Jika Anda telah mengetahui keutamaan-keutamaan malam 
yang agung ini, dan ia terbatas pada sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan maka seyogyanya Anda bersemangat dan bersungguh- 
sungguh pada setiap malam dari malam-malam tersebut, dengan 
Shalat, dzikir, do'a, taubat dan istighfar. Mudah-mudahan dengan 
demikian Anda mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga Anda 
berbahagia, dengan kebahagiaan yang kekal yang tiada penderitaan 
lagi setelahnya. Di malam-malam tersebut, hendaknya Anda berdo'a 
dengan do'a-do'a bagi kebaikan dunia akherat, di antaranya: 

1, 


ot mebels ig Al tae 5h igh ie Sol sabi) 
cegalas Mea! ‘i ge! evar cele gtd Cll ists 
Fv ben oily 3 i i 343 bt i 
SiS eS ety OS Ge dy i ali 
Pb EM Ny Gadl dd Ye ory Jodi 


113 


114 


“Ya Allah, perbaikilah untukku agamakueyang merupakan 
penjaga urusanku, dan perbaikilah untukku duniaku yang di 
dalamnya adalah kehidupanku, dan perbaikilah untukku 
akheratku yang kepadanya aku kembali, dan jadikanlah 
kehidupan (ini) menambah untukku dalam setiap kebaikan, 
dan kematian menghentikanku dari setiap kejahatan. Ya Al- 
lah bebaskaniah aku dari (siksa) api Neraka, dan lapangkan- 
lah untukku rizki yang halal, dan palingkanlah daripadaku 
kefasikan jin dan manusia, wahai Dzat Yang Hidup dan terus 
menerus mengurus (makhluk-Nva)" 


er 


NE By Le I Dy Re GN GT US ) 
(pS Hy Sad ty Aid GC tt 


"Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akherat dan jagalah kami dari siksa 
Neraka. Wahai Dzat Yang Hidup lagi terus menerus mengurus 
(makhluk-Nya), wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan 
Kemulyaan.” 


Lite Wit eed) chs WLU: “i sal) 
ont HOLL on LS Ss dazally thi le Hai ply 
BL Ad U GP EW i Say dody er ph) US 

(HF 95 Sod 


"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon limpahan rahmat-Mu, 
ketetapan ampunan-Mu, keteguhan dalam kebenaran dan 
mendapatkan segala kebajikan, selamat dari segala dosa, 


kemenangan dengan (mendapat) surga serta selamat dari 
neraka. Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan terus menerus 
mengurusi makhluk-Nya, Wahai Dzat yang memiliki 
Keagungan dan Kemuliaan." 


eb y wal gry satpty oll eu wl, “etait ) 
PS gui Opty AE's aes 
Oris! SP es ll By ei 

(aS; Jed 13y 6d Gy alta 


"Ya Allah aku memohon kepada-Mu pintu-pintu kebajikan, 
kesudahan (hidup) dengannya serta segala yang meng- 
himpunnya, secara lahir-batin, di awal maupun di akhirnya, 
secara terang-terangan maupun rahasia. Ya Allah, kasihilah 
keterasinganku di dunia dan kasihilah kengerianku di dalam 
kubur serta kasihilah berdiriku di hadapan-Mu kelak di 
akherat. Wahai Dzat Yang Maha Hidup, yang memiliki 
Keagungan dan Kemuliaan." 


“98 ae ie tied Zs Pe ees wie REN ek Pe gai 
( e's last ass sg | Mii ws! wel ) 
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, 


ketakwaan, ‘afaaf (pemeliharaan dari segala yang tidak baik), 
serta kecukupan.” 


° oa J 


(pe bw ih Ca he i gl 


"Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, 
mencintai pengampunan maka ampunilah aku." 


115 


2B i SS oases 


Coit Yy ayy dle cate (J aol 


"Ya Allah aku mengharap rahmat-Mu maka janganlah 
Engkau pikulkan (bebanku) kepada diriku sendiri meski hanya 
sekejap mata, dan perbaikilah keadaanku seluruhnya, tidak 
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau." 


- 8. 
SIF oo Lily Ls ah) 3 Ladle ped Sail 
( ey ie was 
"Ya Allah, jadikanlah kebaikan sebagai akhir dari semua 
urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia 
dan siksa akherat.” 
GY. os @ wa we 
ISLE Ad Ue cpealall Aral Cif Ou) Ue JH US) 
( als Yty Sed! 


"Ya Tuhan kami, terimalah (permohonan) kami, sesung guh- 
nya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, wahai 
Dzat Yang Maha Hidup, yang memiliki keagungan dan 
kemulyaan." 


(play sree li dey ada de i) Loy) 


“Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi 
Muhammad, segenap keluarga dan para sahabatnya." 


116 


TAUBAT DAN ISTIGHFAR 


A- Ayat-ayat tentang taubat: 
Allah Ta‘ala berfirman: 


ort Vast Y gentil olb Il Sih ote HD 


ae oe 


rs od A, as Ss 
peti 58 aa Oy as 1 8 eat 


"Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa 
dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni 
dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha 
Pengampun lagi Maha Deane ” (Az-Zumar: 53) 


di | ony ah | bie ; od hadi ii elles “gh 15 gl “J 0% 
Ve teleall af Voam’s 1 gfe 

"Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya 

dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, 


niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (An-Nisa’: 110) 


117 


118 


AS 6 i's ooo Sb Sips “hy call hi 9} 
Yo Sy ptll & O plats Ge lays 
"Dan Dia-lah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya 
dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa 
yang kamu kerjakan." (Asy-Syuura: 25) 
ON hp ale LAA ope 1 gli os poten glad Syl 
\oY SIU G ear) 5 pid Baa yw OY 


"Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian 
bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan 


kamu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-A'raaf: 153) 


EU pPebld Sli pS UT ste ot Sy I ylay 
Y\ Dy yl 


"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai 


orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An- 
Nuur: 31) 


eh pb By yey ye O pg) LSI 
€ rol 


“Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan 
memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang." (Al-Maa'idah: 74) 


439 


AoLiy sole ob Lit La yh 1 OF iy iT 
Vt esl Geet Orgel 5 1 Sb, e2iatals 


"Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima 
taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan 
bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang” (At-Taubah: 104) 


aig Fob & pal Hg 1 MN yg ate Gall GE 
Ld oe ppd oe Slot “Silt Ue Sb AS of 
) enere 


“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada 
Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah- 
mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu 
dan memasukkan kamu ke dalam Surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai."( At-Tahriim: 8) 


& sich od Cui dab ¢ splt’y DE Sab 5a iy p 
_AY 146 
“Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang 


bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalqn 
yang benar."(Thaaha: 82) 


119 


120 


Gy SS gently Ob ‘gf Krol glad 15) ills 

$ to Fe x i ” ag a a ve oe ra ae . 
Veet eg NYY pil tas tly foggy gil Uy decal 
wet) Ct Ohae gST 5 he of. pokey ni dy \glab le le 


s 
fv @ 


st 8 td “kw ee Bye 2 one 4 o Pee ae 
7 ty ed Sukh pl Lp op og pu Cy 
VYA-V¥O Ole ST Cleat 


"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka 
dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada 
Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, 
sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah 
ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di 
dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, 
dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal." 
(Ali Imraan: 135-136) 


Firman Allah Ta‘ala: "Mereka ingat Allah" maksudnya 
mereka ingat keagungan Allah, ingat akan perintah dan 
Jarangan-Nya, janji dan ancaman-Nya, pahala dan siksa-Nya 
sehingga mereka segera memohon ampun kepada Allah dan 
mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah. 


Dan firman Allah Ta’ala:"Dan mereka tidak meneruskan 
perbuatan keji itu.” Yakni mereka tidak tetap melakukannya 
padahal mereka mengetahui hal itu dilarang, dan bahwa 
ampunan Aliah bagi orang yang bertaubat daripadanya. 


Dalam hadits disebutkan: 
shy (( bpm Goat pill J 36 O15 jako oa poly, 
BRT oil me y Nelly she piy ole py ey 
hie tesa 


"Tidaklah (dianggap) melanjutkan (perbuatan keji) orang 
yang memohon ampun, meskipun dalam sehari ia ulangi 
sebanyak 70 kali." (HR. Abu Ya'la Al-Maushuli, Abu Daud, 
At-Tirmidzi dan Al-Bazzaar dalam Musnadnya, Ibnu 
Katsiir mengatakan, ia hadits hasan; ' Tafsir Ibnu Katsir, 
1/408) 


B- Hadits-hadits tentang taubat: 
1. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 
BO ST SE Oy ately I SY Ig all Leif Uy 
plane shay (( ap dite gig 
"Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan 


memohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya aku 
bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali." (HR. Muslim) 


Demikianlah keadaan Rasul Shallallahu ‘Alathi Wasallam, 


padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun 
yang akan datang. Tetapi Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah 
hamba yang pandai bersyukur, pendidik yang bijaksana, pengasih 
dan penyayang. Semoga shalawat dan salam yang sempurna 
dilimpahkan Allah kepada beliau. 


2. Abu Musa Radhiyallahu 'Anhu meriwayatkan dari Nabi 


12] 


Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: 
6g Nay Ne Rk Ged ely bj LO 14 y 
€ ye a St CS allah 2 JED Ed ged ig 
ple oly, 


"Sesungguhnya Allah membentangkan Tangan-Nya pada 
malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang 
hari dan Dia membentangkan Tangan-Nya pada siang hari 
agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, 
sehingga matahari terbit dari Barat (Kiamat)."” (HR. Mus- 
lim) 


3. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 


ove 


(Ate a1 a Uy ye cat alla OF 5 Got Sy 
ple oly, 


"Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari Barat, 
niscaya Allah menerima taubainya.” (HR. Muslim) 


Sebab jika matahari telah terbit dari Barat maka pintu taubat 
serta merta ditutup. 


Demikian pula tidak ada gunanya taubat seseorang ketika dia 
hendak meninggal dunia. Allah berfirman: 


i yg tN gly atl ph ony y 
VA toludl & Gl Og C5 og! OU Sabi (ass 


122 


"Dan tidakiah taubat itu diterima Allah dari orang-orang 
yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang 
ajal kepada seseorang diantara mereka, (barulah) ia 
mengatakan: "Sesungguhnya aku bertaubat sekarang.""(An- 
Nisaa': 18) 


4. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


SA chy (( EA od Ve tall Aig (bay ah 1 0! ») 
"Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, 


selama (nyawanya) belum sampai di kerongkongan." (AR. 
At-Tirmidzi, dan ia menghasankannya) 


Karena itu setiap muslim wajib bertaubat kepada Allah dari 
segala dosa dan maksiat di setiap waktu dan kesempatan sebelum 
ajal mendadak menjemputnya sehingga ia tak lagi memiliki 
kesempatan, lalu baru menyesal, meratapi atas kelengahannya. Dan 
sungguh, tak seorangpun meninggal kecuali ia menyesal. Jika dia 
orang baik, maka ia menyesal mengapa dia tidak memperbanyak 
kebaikannya, dan jika ia orang jahat maka ia menyesal mengapa ia 
tidak bertaubat, memohon ampun dan kembali kepada Allah. 

5. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata, Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: 


JE 09 Bd eh IS ye a Jace suet 6 > yy 


a3}9 gt olay (C sept Y Cam ye M509 ps Sine 


"Barangsiapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah 
menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan dan untuk 
setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberi-Nya rezki 


123 


dari arah yang tiada disangka-sangka.” (HR. Abu Daud)®® 


Imam Al-Auza’ii ditanya: "Bagaimana cara beristighfar?" Beliau 
menjawab: "Hendaknya mengatakan:"Astaghfirullah, astagh- 
firullah." Artinya, aku memohon ampunan kepada Allah. 

6. Anas Radhiyallahu ‘Anhu meriwayatkan, aku mendengar 
Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasa!lam bersabda, Allah berfirman: 


e eo Pm s gts Fd ar a a id sae? cae * 

IID paged LA Gi! AST SAU sla wt YE) 
cual “yd BST Gite UT Ge OS Je GU Sis 
BUEN GU Spl (padi! ob eet! Ouse eNiys 
Ye oS lle 8 cot te ge (J Gh 6ST iy 


Se BS hg (( Opie pil dy CE SY Led Oy nts 
"Allah Ta'ala berfirman:"Wahai anak Adam, sesungguhnya 
jika engkau memohon dan mengharap kepada-Ku, niscaya 
Aku ampuni dosa-dosamu yang lalu dan Aku tidak peduli. 
Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke awan 
langit, kemudian engkau memohon ampun kepada-Ku, 
niscaya Aku mengampunimu dan Aku tidak peduli. Wahai 
anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaKu 
dengan dosa-dosa sepenuh bumi dan kamu menemuiKu dalam 
keadaan tidak menyekutukanKu dengan sesuatupun, niscaya 
Aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi (pula)."" 
CHR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits ini hasan) 


4) Lihat kitab Lathaa‘iful Ma’aarif, oleh Ibnu Rajab, him. 172-178. 


124 


Dalam hadits di atas disebutkan tiga sebab mendapatkan 
ampunan: 

1. Berdo'a dengan penuh harap. 

2. Beristighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah. 

3. Méerealisasikan tauhid, dan memurnikannya dari berbagai 
bentuk syirik, bid'ah dan kemaksiatan. Hadits di atas juga 
menunjukkan luasnya rahmat Allah, ampunan, kebaikan dan 
anugerah-Nya yang banyak. 


125 


SYARAT-SYARAT TAUBAT 


Taubat dari segala dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat 
itu terjadi antara hamba dengan Allah, tidak berkaitan dengan hak 
manusia maka ada tiga syarat taubat: 

1. Hendaknya ia meninggalkan maksiat tersebut. 
2. Menyesali atas perbuatannya. 
3. Berniat teguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut 
selama-lamanya. 
Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya 
tidak sah. 

Adapun jika maksiat itu berkaitan dengan hak manusia maka 
taubat itu diterima dengan empat syarat. Yakni ketiga syarat di 
muka, dan yang keempat hendaknya ia menyelesaikan hak yang 
bersangkutan. Jika berupa harta atau sejenisnya maka ia harus 
mengembalikannya. Jika berupa had (hukuman) atas tuduhan atau 
sejenisnya maka hendaknya had itu ditunaikan atau ia meminta 
maaf darinya. Jika berupa ghibah (menggunjing) maka ia harus 
memohon maaf. 

Dan ia wajib meminta ampun kepada Allah dari segala dosa. 


126 


Jika ia bertaubat dari sebagian dosa, maka taubat itu diterima di 
sisi Allah, dan dosa-dosanya yang lain masih tetap ada. Banyak 
sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' yang menunjuk- 
kan wajibnya melakukan taubat. Dan dalil-dalil yang dimaksud 
telah kita uraikan di muka. Allah menyeru kita untuk bertaubat 
dan beristighfar, la menjanjikan untuk mengampuni dan menerima 
taubat kita, merahmati kita manakala kita bertaubat kepada-Nya 
serta mengampuni dosa-dosa kita, dan sungguh Allah tidak 
mengingkari janji-Nya. 

Ya Allah, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang. 

Semoga shalawat dan salam senantiasas dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Amin. 


127 


BERPISAH DENGAN RAMADHAN 


Disebutkan dalam Shahihain sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 
‘Alathi Wasallam bersabda: 


(( why hao oye Gens l"s Ute) Olas’ ale 3 )) 


(FE BY yy ary 


"Barangsiapa puasa bulan Ramadhan karena iman dan 
mengharap pahala dari (Allah), niscaya diampuni dosa- 
dosanya yang telah lalu.” 


Dan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad hasan 

disebutkan: "Dan (dosanya) yang kemudian.” 

Aad yp Bi Ue A) ab Hy Ula] ili ALS a 2 y) 

(( Ad pe pl Le ab UL Ul Olney ald ay 
(( pu ay 433 Ls all ve db yy glia aN39 


"Barangsiapa mendirikan shalat pada malam Lailatul Qadar, 
Karena iman dan mengharap pahala dari (Allah), niscaya 


diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa 
mendirikan shalat malam di bulan Ramadhan karena iman 
dan mengharap pahala dari (Allah), niscaya diampuni dosa- 
dosanya yang telah lalu." An-Nasa'i menambahkan: 
"Diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang datang 
belakangan." 


Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Sa'id, 
bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


Di iat ae Nadoay Bayh 69 Olina PL SA )) 
(( ALS Ue Va as due Seas} 

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan mengetahui 

batas-batasnya (ketentuan-ketentuannya) serta memelihara 


hal-hal yang harus dijaga, maka dihapus dosanya yang telah 
lalu." 


Ampunan dosa tergantung pada terjaganya sesuatu yang harus 
dijaga seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggal- 
kan segala yang haram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa 
ampunan dosa tersebut hanya berlaku pada dosa-dosa kecil, hal itu 
berdasarkan hadits riwayat Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam bersabda: 


dy aig ai yay th dary 
(gush ase 13) og “pw Ue) AKA Otis 

“Shalat lima waktu, Jum'at sampai dengan Jum'at berikuinya 

dan Ramadhan sampai Ramadhan berikutnya adalah 


penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut, 
selama dosa-dosa besar ditinggalkan.” 


129 


Hadits ini memiliki dua konotasi: 


Pertama : Bahwasanya penghapusan dosa itu terjadi dengan 
syarat menghindari dan menjauhi dosa-dosa besar. 

Kedua_ _: Hal itu dimaksudkan bahwa kewajiban-kewajiban 
tersebut hanya menghapus dosa-dosa kecil. 
Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa hal itu 
harus disertai dengan taubat nashuha (taubat yang 
semumi-murninya). 

Hadits Abu Hurairah di atas menunjukkan bahwa tiga faktor 
ini yakni puasa, shalat malam di bulan Ramadhan dan shalat pada 
malam Lailatul Qadar, masing-masing dapat menghapus dosa yang 
telah lampau, dengan syarat mening galkan segala bentuk dosa besar. 

Dosa besar adalah sesuatu yang mengandung hukuman tertentu 
di dunia atau ancaman keras di akherat; seperti zina, mencuri, 
minum arak, melakukan praktek riba, durhaka terhadap orang tua, 
memutuskan tali keluarga dan memakan harta anak yatim secara 
zhalim dan semena-mena. 

Dalam firman-Nya, Allah Ta’ala menjamin orang-orang yang 
menjauhi dosa besar akan diampuni semua dosa kecil mereka: 


eS s (Kb AS LG Op gs Ls GUS | gab 0! 
4 oto ~? a2 

\ steal BS Wei Neus 

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa 
yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus 


kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosa kecilmu) dan Kami me- 
masukkanmu ke tempat yang mulia (surga)." (An-Nisaa': 31) 


130 


Barangsiapa yang melaksanakan puasa dan amal kebajikan 
lainnya secara sempurna, maka ia termasuk hamba pilihan. 
Barangsiapa yang curang dalam pelaksanaannya, maka neraka Wail 
pantas untuknya. Jika neraka Wail diperuntukkan bagi orang yang 
mengurangi takaran di dunia, bagaimana halnya dengan 
mengurangi takaran agama. 

Ketahuilah bahwa para salafus shalih sangat bersungguh- 
sungguh dalam mengoptimalkan semua pekerjaannya, lantas 
memperhatikan dan mementingkan diterimanya amal tersebut dan 
sangat khawatir jika ditolak. Mereka itulah orang-orang yang 
diganjar sesuai dengan perbuatan mereka sedangkan hatinya selalu 
gemetar (karena takut siksa Tuhannya). 

Mereka lebih mementingkan aspek diterimanya amal daripada 
bentuk amal itu sendiri, mengenai hal ini Allah Za’ala berfirman: 


ar ree 27 en 
Vv VSS gh Cea ye a | “La Las) bp 
“Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang- 
orang yang bertakwa.” (Al-Maa'idah: 27) 


Oleh karena itu mereka berdo'a (memohon kepada Allah) 
selama 6 (enam) bulan agar dipertemukan lagi dengan bulan 
Ramadhan, kemudian berdo‘'a lagi selama 6 (enam) bulan 
berikutnya agar semua amalnya diterima. 

Banyak sekali sebab-sebab didapatnya ampunan di bulan 
Ramadhan. Oleh karena itu barangsiapa yang tidak mendapatkan 
ampunan tersebut. maka sangatlah merugi. Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: 

“Jibril mendatangiku seraya berkata: "Barangsiapa yang 

mendapati bulan Ramadhan, lantas tidak mendapatkan 


131 


ampunan, kemudian mati, maka ia masuk neraka serta 
dijauhkan Allah (dari rahmat-Nya)." Jibril berkata lagi: 
"Ucapkan amin"; maka kuucapkan, Amin.” (HR. [bnu 
Hibban-dan [bnu Khuzaimah) 


Ketahuilah saudaraku, bahwasanya puasa di bulan Ramadhan, 
melaksanakan shalat di malam harinya dan pada malam Lailatul 
Qadar. bersedekah, membaca Al-Qur'an, banyak berdzikir dan 
berdo'a serta mohon ampunan dalam bulan mulia ini merupakan 
sebab diberikannya ampunan, jika tidak ada sesuatu yang menjadi 
penghalang, seperti meninggalkan kewajiban ataupun melanggar 
sesuatu yang diharamkan. Apabila seorang muslim melakukan 
berbagai faktor yang membuatnya mendapat ampunan dan tiada 
sesuatupun yang menjadi penghalang baginya, maka optimislah 
untuk mendapatkan ampunan. Allah 7a’ala berfirman: 


A sia! fb ble aby Aly Ou Al Sul Is 
AY 4b 
" Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang 


bertaubat, beriman dan beramal shaleh. kemudian tetap di 
jalan yang benar." (Thaaha: 82) 


Yakni terus melakukan hal-hal yang menjadi sebab didapatnya 
ampunan hingga dia mati. Yaitu keimanan yang benar, amal shaleh 
yang dilakukan semata-mata karena Allah, sesuai dengan tuntunan 
As-Sunnah dan senantiasa dalam keadaan demikian hingga mati. 
Allah Ta‘ala berfirman: 


sas tl of indi eis > Ob, ABI & 


132 


“Dan sembahlah Tuhanmu Sampai datang kepadamu apa 
yang diyakini (ajal)." (Al-Hijr: 99) 

Di sini Allah tidak menjadikan batasan waktu bagi amalan 
seorang mu'min selain kematian. 

Jika keberadaan ampunan dan pembebasan dari api neraka itu 
tergantung kepada puasa Ramadhan dan pelaksanaan shalat di 
dalamnya, maka di kala hari raya tiba, Allah memerintahkan hamba- 
Nya agar bertakbir dan bersyukur atas segala nikmat yang telah 
dianugerahkan kepada mereka, seperti kemudahan dalam 
pelaksanaan ibadah puasa, shalat di malam harinya, pertolongan- 
Nya terhadap mereka dalam melaksanakan puasa tersebut, ampunan 
atas segala dosa dan pembebasan dari api neraka. Maka sudah 
selayaknya bagi mereka untuk memperbanyak dzikir, takbir dan 
bersyukur kepada Tuhannya serta selalu bertakwa kepada-Nya 
dengan sebenar-benar ketakwaan. Allah Ta‘ala berfirman: 


So 0 sa zs str 2 ° A ef 
pay Std Le NE Sy BE I plaSsy 
VAS 73 asi s) jes 
"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan 
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 


yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur." (Al 
Bagqarah: 185) 


Wahai para pendosa demikian pula halnya kita semua, janganlah 
camu berputus asa dari rahmat Allah, karena perbuatan - perbuatan 
elekmu. Alangkah banyak orang sepertimu yang dibebaskan dari 
ieraka dalam bulan ini, berprasangka baiklah terhadap Tuhan- 
nu dan bertaubatlah atas segala dosamu, karena sesungguhnya 


133 


Allah tidak akan membinasakan seseorangpun melainkan ia 
membinasakan dirinya sendiri. Allah 7a‘ala berfirman: 


FAO a ie 4 4 ae oe eo te 2 a a oigaie 
crt \ plan Y egeentil dé Ital Cll goles } 
avo a 3 o “ \ 2 Sp 
“pot! pb AU! Lape GS pill [tay ail! Of} cal | 2% 


a é 
ov ah esl 
"Katakanlah: 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa 
dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa- 


dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Az-Zumar: 53) 


Sebaiknya puasa Ramadhan diakhiri dengan istighfar (permoho- 
nan ampun), karena istighfar merupakan penutup segala amal keba- 
jikan; seperti shalat, haji dan shalat malam. Demikian pula dengan 
majlis-majlis, sebaiknya ditutup dengannya. Jika majlis tersebut 
merupakan tempat berdzikir maka istighfar adalah pengukuh 
baginya , namun jika majlis tersebut tempat permainan maka istighfar 
berfungsi sebagai pelebur dan penghapus dosa.® 


69) Lihat kitab Lathaa'iful Ma‘aarif, oleh Ibnu Rajab, hlm, 220-228 


134 


PERINGATAN 


Sebagian orang apabila datang bulan Ramadhan, mereka bertau- 
bat, mendirikan shalat dan melaksanakan ibadah puasa. Namun jika 
Ramadhan Jewat mereka kembali meninggalkan shalat dan melaku- 
kan perbuatan maksiat. Mereka inilah seburuk-buruk manusia, 
karena mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadhan 
Saja. Tidakkah mereka tahu bahwa pemilik bulan-bulan itu adalah 
Satu, berbagai bentuk kemaksiatan adalah haram di setiap waktu 
dan Allah Maha Mengetahui setiap gerak-gerik mereka di mana saja 
dan kapan saja. Maka sebaiknya mereka cepat-cepat bertaubat 
nashuha, yakni dengan mening galkan berbagai bentuk kemaksiatan, 
menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya di masa 
mendatang, sehingga taubamya diterima Allah dan diampuni segala 
dosanya. Allah Ta’ala berfirman: 


“ eee 2 Heater tot oe ¥ ’ .s . Po 
BD prebti Sal O pia’feSt ash ee at SI Igy 
VV ty gl 
"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. hai orang- 


orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An-Nuur: 
31) 


Dan dalam ayat yang lain Allah Ja‘ala berfirman: 
wy gb Osa Ag OI Sigg 1gat yall lL 
so 0 Se Ol 8 im He ee ors ot 
GT mt 6 pd aim SF Sls WE SS OI 
Aim pel & git 


135 


" Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah 
dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan 
Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan 
memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai." (At-Tahrim: 8) 


Barangsiapa mohon ampunan kepada Allah dengan lisannya, 
namun hatinya tetap terpaut dengan kema'siatan dan bertekad untuk 
kembali melakukannya selepas Ramadhan, lalu dia benar-benar 
melaksanakan niatnya tersebut, maka puasanya tertolak dan tidak 
diterima. 

Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya, Dzat 
yang tiada Tuhan yang haq kecuali Dia, Yang Maha Hidup dan 
Berdiri Sendiri. Tuhanku, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku 
karena sesunggubnya hanya Engkaulah Yang Maha Menerima 
taubat dan Maha Penyayang. Ya Allah aku telah berbuat banyak 
kezhaliman terhadap diriku sendiri dan tiada yang dapat 
mengampuni dosa melainkan Engkau, maka ampunilah aku dengan 
ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau 
Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga shalawat dan 
salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, segenar 
keluarga dan para sahabat beliau. 


CATATAN PENTING 


1. Pada bulan Ramadhan tidak sedikit orang yang membikii 
berbagai variasi pada menu makanan dan minuman merekz 
Walaupun hal itu diperbolehkan, tetapi tidak dibenarkan isrc 
(berlebih-Icbihan) dan melampaui batas. Justeru seharusny 


136 


adalah menyederhanakan makanan dan minuman. Allah Ta‘ala 
berfirman: 


OB pa ao YN YG 1g ty ley 
YY 23h eI 


“Makan dan minumiah dan janganian kalian berbuat israf 
(berlebih-lebihan), sesungguhnya Allah tidak menvukai or- 
ang-orang yang berbuat israf.” (Al-A'raaf: 31) 


Ayat ini termasuk pangkal ilmu kedokteran. Sebagian orang- 
orang salaf berkomentar: "Allah mengklasifikasi seluruh ilmu 
kedokteran hanya dalam setengah ayat, "lantas membacakan 
ayat ini.©° 


Ayat ini menganjurkan makan dan minum yang merupakan 
penopang utama bagi kelangsungan hidup seseorang, kemudian 
melarang berlebih-lebihan dalam hal tersebut karena dapat 
membahayakan tubuh. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
bersabda: 


(( dhree Y'y Na) ne So ais oS) Se yaly “IS yy 

LS eed AaLE cal. >4l> yl Ae ol 
“Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah 
tanpa disertai dengan berlebih-lebihan dan kesombongan." 


(HR. Abu Daud dan Ahmad, Al Bukhari meriwayat- 
kannya secara mu'allaq) 


(36) 


Lihat Tafsir Jbnu Katsir. 2/210 


137 


Nabi Shallaliahu ‘Alaihi Wasallam bersabda lagi: 
OST pit aay taba Le pce GLb y BST Git Ma ey 
ely ante C15 Ghee Yow od Ake 2 Deal 
dole opily Sled wal LY! oly (( aes} ebi's Al ped 
el peel capt My Cope Edm Say Se ply 
AS al J pe 


"Tiada tempat yang lebih buruk, yang dipenuhi anak Adam 
daripada perutnya, cukuplah bagi mereka beberapa suap 
yang dapat menopang tulang punggungnya (penyambung 
hidupnya), jika hal itu tidak bisa dihindari maka masing- 
masing sepertiga bagian untuk makanannya, minumnya dan 
nafasnya.” (HR. Ahmad, Nasaa‘i, Ibnu Maajah dan At- 
Tirmidzi, beliau berkomentar: Hadits ini hasan, dan 


hadits ini merupakan dasar utama bagi semua dasar ilmu 
kedokteran)*” 


Malik bin Dinar Radhiyallu 'Anhu, berkata: "Tidak pantas bagi 
seorang mukmin menjadikan perutnya sebagai tujuan utama, 
dan natsu syahwat mengendalikan dirinya.” 

Sufyan Ats-Tsauri Rahimahullah berkata: "Jika Anda menghen- 
daki badan sehat dan tidur sedikit, maka makanlah sedikit saja." 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam bersabda: 


67) Lihat Al Majmu‘atul Jalilah. him. 452 


138 


> ee ee ve a ee ee eR eg Og 
ei pet belt or! Sle Uri v ef Oy) 
ra oie . a4? a ey 
LAT PLY ol) (sgl Lay Sorby 
"Sungeuh, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa 
kamu sekalian adalah nafsu yang menggebu dalam perut dan 


kemaluanmu serta hal-hal yang dapat menyesatkan hawa 
nafsu.” (AR. Ahmad) 


Ketahuilah, bahwa dampak teringan akibat berlebih-lebihan 
dalam makan dan minum adalah banyak tidur dan malas 
melaksanakan shalat tarawih serta membaca Al-Qur'an, baik 
di waktu malam atau di siang hari. Barangsiapa yang banyak 
makan dan minumnya, maka akan banyak tidurnya sehingga 
tidak sedikit kerugian yang menimpanya. Karena ia telah 
menyia-nyiakan detik-detik Ramadhan yang mulia dan sangat 
berharga yang tidak dapat digantikan dengan waktu lain serta 
tidak ada yang menyamainya. Ketahuilah bahwa waktumu 
terbatas dan detak nafasmu terkalkulasi rapi, sedangkan dirimu 
nanti akan diminta pertanggungjawaban atas waktumu, dan 
kamu akan diganjar atas perbuatan yang kamu lakukan di 
dalamnya. Maka janganlah sekali-kali kamu menyia- 
nyiakannya tanpa amal perbuatan dan jangan kamu biarkan 
umurmu pergi percuma, terutama pada bulan dan musim yang 
mulia dan agung ini. 

Jika diperhatikan banyak manusia yang menghabiskan siang 
hari di bulan Ramadhan hanya untuk tidur mendengkur, 
sementara malamnya mereka habiskan untuk mengobrol dan 


139 


140 


bermain-main, sehingga mereka tidak merasakan puasa 
sedikitpun bahkan tidak sedikit yang meninggalkan shalat 
berjamaah semoga Allah menunjuki mereka. Hal ini mengandung 
bahaya dan kerugian yang sangat besar bagi mereka, karena 
Ramadhan adalah musim segala ibadah seperti melaksanakan 
shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, dzikir, berdo’'a dan mohon 
ampunan. Ramadhan merupakan bilangan hari, yang berlalu 
dengan cepat dan menjadi saksi ketaatan bagi orang-orang yang 
taat, sekaligus sebagai saksi bagi para tukang maksiat atas 
semua perbuatan maksiatnya. 


Seyogyanya setiap muslim selalu memanfaatkan waktunya 
dalam hal-hal yang berguna, janganlah memperbanyak makan 
di malam hari dan tidur di siang hari, jangan pula menyia- 
nyiakan sedikitpun waktunya tanpa berbuat ama! shaleh atau 
mendekatkan diri kepada Tuhannya. 


Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri Rahimahullah, bahwa- 
sannya ia berkata: "Sesungguhnya Allah Ta‘ala menjadikan 
bulan Ramadhan sebagai saat untuk berlomba-lomba dalam 
amal kebajikan dan bersaing dalam melakukan amal shaleh. 
Maka satu kaum mendahului lainnya dan mereka menang, 
sedangkan yang lain terlambat dan merekapun kecewa" 

Ketahuilah bahwa siang dan malam hari itu merupakan gudang 
bagi manusia yang sarat dengan simpanan amal baik atau 
buruknya. Kelak pada hari Kiamat akan dibuka gudang ini 
untuk (diperlihatkan dan diserahkan kepada) pemiliknya. Or- 
ang-orang yang bertakwa akan mendapati simpanan mereka 


berupa penghargaan dan kemuliaan, sedangkan orang-orang 
pendosa yang menyia-nyiakan waktunya akan mendapatkan 
kerugian dan penyesalan. 
Sebagian orang malah begadang sepanjang malam, yang hal 
tersebut hanya membawa dampak negatif, baik berupa obrolan 
Kosong, permainan yang tidak ada manfaatnya ataupun 
keluyuran di jalanan. Mereka makan sahur di pertengahan 
malam dan tertidur sehing ga tidak melaksanakan shalat shubuh 
berjamaah. Dalam hal ini banyak hal-hal yang dilarang, di 
antaranya adalah: 
a- Begadang tanpa manfaat, padahal Nabi Shallallahu 
Alaithi Wasallam sangat membenci tidur sebelum shalat 
Isya’ dan berbicara sesudahnya, kecuali dalam hal-hal 
yang baik. sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat 
Ibnu Mas'ud: 


opty LAT LAY! oly (( plant yh feast Y! jo Y y) 


"Tidak diperkenankan bercakap-cakap di malam hari kecuali 
bagi orang yang sedang mengerjakan shalat atau sedang 
bepergian." (HR. Ahmad, As-Suyuti menandainya sebagai 
hadits hasan) 


b-  Tersia-siakannya waktu yang amat mahal di bulan Rama- 
dhan dengan percuma. padahal manusia akan merugi 
sekali dari setiap waktunya yang berlalu tanpa diisi 
dengan dzikir sedikitpun kepada Allah. 


14] 


c- Mendahbulukan sahur sebelum saat yang dianjurkan dan 
disunnahkan yakni di akhir malam sebelum fajar. 

d- Dan musibah terbesar adalah ia tertidur hingga meninggal- 
kan shalat Shubuh tepat pada waktunya dengan berjamaah, 
padahal pahalanya sebanding dengan melaksanakan shalat 
separuh malam bahkan semalam suntuk, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits riwayat 'Utsman Radhiyallahu 
‘Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
bersabda: 


Ay J has Ab iS to J atta de 5 » 
"Barangsiapa mendirikan shalat Isya' dengan berjama‘ah 
maka ia bagaikan melaksanakan shalat separuh malam, dan 


barangsiapa shalat Shubuh berjamaah maka ia bagaikan 
shaiat semalam suntuk."” CHR. Muslim) 


Oleh karena itu, mereka yang selalu mengakhirkan shalat dan 
bermalas-malasan dalam melaksanakannya serta menghalangi 
dirinya sendiri dari keutamaan dan pahala shalat berjamaah 
yang agung berarti memiliki sifat-sifat orang munafik. 


Allah Ta'la berfirman: 
SIH ISL) gene ay a Ody Gada OY b 
VEV telah gf Sa paid 8 glial 


142 


“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan 
Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka 
mendirikan shalat mereka mendirikannya dengan malas." 
(An-Nisaa’: 142) 


Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


Phe stall Lie Satis le gal Yi 8 y 
hay (C Vp Spy aby Lag La Op alas yy «pel 
ples 5 slr 


“Sesungguhnya shalat yang terberat bagi orang-orang 
munafik adalah shalat Isya'dan Shubuh, jika mereka 
mengetahui pahalanya niscaya mereka mendatanginya 
kendatipun dengan merangkak.” (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim) 


Maka sudah selayaknya -terutama di bulan Ramadhan- setiap 


muslim segera tidur setelah melaksanakan shalat tarawih. lalu 
secepatnya bangun di akhir malam, kemudian shalat malam dan 
menyibukkan diri dengan dzikir. do'a, istighfar dan taubat sebelum 
dan seusai sahur hingga shalat fajar. Tetapi lebih utama lagi jika ia 
habiskan malam harinya dengan membaca dan mempelajari Al- 
Qur'an, sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersama Jibril ‘'Alaihis Salam. 


Allah Ta’ala memuji dan menyanjung orang-orang yang me- 


mohon ampunan di akhir malam, sebagaimana dalam firman-Nya: 


143 


“Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir-akhir 
malam mereka memohon ampunan (kepada Allah).” (Adz- 
Dzaariyaat: 17-18) 


Nabi Shallallahu ‘'Alaihi Wasaliam bersabda: 


APM ola GI A YS J Shity B15 OH» 
phe ol (( ‘pal 


“Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam sewaktu 
malam tinggal sepertiga bagian akhir, lantas berfirman; 
‘Barangsiapa berdo'a akan Aku kabulkan. Barangsiapa yang 
memohon pasti Aku perkenankan, Barangsiapa minta ampun 
niscaya Aku mengampuninya,' hingga terbit fajar.” (HR. 
Muslim) 


Maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim -yang selalu 


berharap rahmat Tuhannya dan takut terhadap siksa-Nya- 
memanfaatkan kesempatan penting ini, dengan berdo'a dan mohon 
ampun kepada Allah untuk dirinya, kedua orang tuanya, anak- 
anaknya, segenap kaum muslimin dan para penguasanya. Memohon 
ampun dan bertaubat kepada Allah di setiap malam bulan Ramadhan 
dan di setiap saat dari umurnya yang terbatas sebelum maut 
menjem put, amal perbuatan terputus dan penyesalan berkepanjangan. 
Allah Ta‘ala berfirman: 


144 


© poet «Shad & pa'salt ash eae 1! Iggy 
Y\ ty yl 


"Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang- 
orang vang beriman supaya kalian beruntung." (An-Nuur: 
31) 


Ya Allah terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha 
Penerima taubat dan Maha Penyayang. 


Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan ke haribaan 
Nabi Muhammad, segenap keluarga dan para sahabatnya. 


145 


FATWA-FATWA PENTING 


A- FATWA RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI 
WASALLAM SEKITAR PUASA: 


* Seorang sahabat bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, 
saya lupa sehingga makan dan minum, padahal saya sedang 
berpuasa." Beliau menjawab: 

"Allah telah memberimu makan dan minum" (HR. Abu Daud). 
Dan dalam riwayat Ad-Daruquthni dengan sanad shahih disebutkan: 

“Sempurnakan puasamu dan kamu tidak wajib menggadha'nya, 
Sesungguhnya Allah telah memberimu makan dan minum", 
peristiwa itu terjadi pada hari pertama di bulan Ramadhan. 

* Pernah juga beliau ditanya tentang benang putih dan hitam, 


jawab beliau: Be cle hen ae Ge hel 
srt 03 (( Soll St pug sles Gola 9 y) 
"Yaitu terangnya siang dan gelapnya malam." (HR. An-Nasa‘i) 
* Seorang sahabat bertanya: "Saya mendapati shalat Shubuh 
dalam keadaan junub, lalu saya berpuasa, bagaimana hukumnya ? 


146 


Jawab beliau: 
ae sz ve ae A #£ “4, 
(( Ape Qe Gly DEAS! gS” ya uty yy 
"Aku juga pernah mendapati Shubuh dalam keadaan junub, 
lantas aku berpuasa." la berkata: "Engkau tidak seperti kami wahai 
Rasulullah, karena Allah telah mengampuni semua dosamu baik 
yang lalu ataupun yang belakangan. Nabi Shallallahu 'Alaihi 
Wasallam pci. 


” ay 


Lon e 
pls 053 (cl 


"Demi Allah, sungguh aku berharap agar aku menjadi orang 
yang paling takut kepada Allah dan paling tahu akan sesuatu yang 
bisa dijadikan alat bertakwa." (HR. Muslim) 


* Beliau pernah ditanya tentang puasa di perjalanan, maka beliau 
menjawab: 


ple 053 (( wiybil Cas ie BOY Cane Cat ae cs 0} )) 
"Terserah kamu, boleh berpuasa boleh pula berbuka” (HR. 
Muslim) 


* Hamzah bin 'Amr pernah bertanya: Wahai Rasulullah, saya 


mampu berpuasa dalam perjalanan, apakah saya berdosa? Beliau 
menjawab: 


apna Oi Lei yay Sd asl 2d a Lee) ay) 
sgrlane 9 Sd (( dele Pe 
“la adalah rukhshah (keringanan) dari Allah, barangsiapa 


mengambilnya baik baginya dan barangsiapa lebih suka berpuasa 


147 


maka ia tidak berdosa." (HR. Muslim) 
* Sewaktu ditanya tentang menggadha' puasa dengan tidak 
berturut-turut, beliau menjawab: 


‘ nee ona $e oy ote a te 
i ii eS ael de Os 5) Cth! aL} Us yy 
4 r aie tet on woe we Do wo or OF ee 4 «Oo 
png OF Spe FB oS taad US BS ST eet eh 

por edlinal y glad slut 0 SS (( py 


"Hal itu kembali kepada dirimu (tergantung kemampuanmu), 
bagaimana pendapatmu jika salah seorang di antara kamu 
mempunyai tanggungan hutang lalu mencicilnya dengan satu 
dirham dua dirham, tidakkah itu merupakan bentuk 
pelunasan? Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun." 
(HR. Ad- Daruquthni) 


* Ketika ditanya oleh seorang wanita: "Wahai Rasulullah, ibu 
saya telah meninggal sedangkan ia berhutang puasa nadzar, boleh- 
kah saya berpuasa untuknya? Beliau menjawab: 


: o ted 4 wt 0 Oe er z So Ta IO of & 
OS Lodp OWT aetaedd Cys gal de OS ' cal)! )) 


ade Gace (( hal 6 ot pat y) 08 et CSE cf gt 


"Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki tanggungan 
hutang lantas kamu lunasi, bukankah itu membuat lunas 
hutangnya? Ia berkata: Benar. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
bersabda: “Puasalah untuk ibumu."” (Hadits Muttafaq ‘Alaih)S® 


(38) | jhat [‘laamul Muwaqgi'tin ‘An Rabbil ‘Alamiin, oleh Ibnul Qayyim, 4/266- 
267. 


148 


B- SEBAGIAN FATWA IBNU TAIMIYAH 


* Beliau ditanya tentang hukum berkumur dan memasukkan 
air ke rongga hidung (istinsyag), bersiwak, mencicipi makanan, 
muntah, keluar darah meminyaki rambut dan memakai celak bagi 
seseorang yang sedang berpuasa: 

Jawaban beliau: Adapun berkumur dan memasukkan air ke 
rongga hidung adalah disyari'atkan, hal ini sesuai- dengan 
kesepakatan para ulama. Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan 
para sahabatnya juga melakukan hal itu, tetapi beliau berkata kepada 
Al-Lagqiit bin Shabirah: 


gil do al (Lethe 0555 OF Y) Guns g aly y) 


"Berlebih-lebihanlah kamu dalam menghirup air ke hidung 
kecuali jika kamu sedang berpuasa.” (AR. Abu Daud, At- 
Tirmidzi, Nasaa'i dan Ibnu Maajah serta dishahihkan oleh 
tbnu Khuzaimah) 

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak melarang istinsyag bagi 
orang yang berpuasa, tetapi hanya melarang berlebih-lebihan dalam 
pelaksanaannya saja. 

Sedangkan bersiwak adalah boleh, tetapi setelah zawal (matahari 
condong ke barat) kadar makruhnya diperselisihkan, ada dua 
pendapat dalam masalah ini dan keduanya diriwayatkan dari Imam 
Ahinad, namun belum ada dalil syar'i yang menunjukkan makruh- 
nya, yang dapat menggugurkan keumuman dalil bolehnya bersiwak. 

Mencicipi makanan hukumnya makruh jika tanpa keperluan 
yang memaksa, tapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika 


149 


memang sangat perlu, maka hal itu bagaikan berkumur, dan boleh 
hukumnya. 

Adapun mengenai hukum muntah-muntah, jika memang 
disengaja dan dibikin-bikin maka batal puasanya, tetapi jika datang 
dengan sendirinya tidak membatalkan. Sedangkan memakai minyak 
rambut jelas tidak membatalkan puasa. 

Mengenai hukum keluar darah yang tak dapat dihindari seperti 
darah istihadhah, luka-luka, mimisan (keluar darah dari hidung) 
dan lain sebagainya adalah tidak membatalkan puasa, tetapi 
keluarmya darah haid dan nifas membatalkan puasa sesuai dengan 
kesepakatan para ulama. 

Adapun mengenakan celak (sipat mata) yang tembus sampai 
ke otak, maka Imam Ahmad dan Malik berpendapat: Hal itu 
membatalkan puasa seperti minyak wangi, tetapi Imam Abu 
Hanifah dan Syafi'i berpendapat: Hal itu tidak membatalkan.©”) 
Wallahu A ‘lam. 

Ibnu Taimiyah menambahkan dalam "Al-/khtiyaaraat": "Puasa 
seseorang tidak batal sebab mengenakan celak, injeksi (suntik), 
zat cair yang diteteskan di saluran air kencing, mengobati luka- 
luka yang tembus sampai ke otak dan luka tikaman yang tembus 
ke dalam rongga tubuh. [ni adalah pendapat sebagian ulama,©” 
Waliahu A‘lam. 


89) Lihat Majmu‘' Fataawaa, oleh Ibnu Taimiyah, 25/266-267. 
(60) | shat Al Ikhtiyaraatul Fighiyah, hlm.108. 


150 


C- SEBAGIAN FATWA SYAIKH ABDURRAHMAN NASIR 
AS-SA'DI 


* Beliau ditanya tentang orang yang meninggal sebelum melunasi 
puasa wajibnya, bagaimana-hukumnya? 

Jawaban beliau: "Jika ia meninggal sebelum membayar puasa 
wajibnya, seperti orang yang meninggal dalam keadaan berhutang 
puasa Ramadhan, kemudian diberikan kepadanya kesehatan, namun 
dia belum sempat menunaikannya, maka wajib baginya memberi 
makan kepada satu orang miskin setiap hari sesuai den gan jumlah 
puasa yang ia tinggalkan. Menurut Ibnu Taimiyah, jika puasanya 
diwakili maka sah hukumnya, hal ini kuat sumber hukumnya. 

Kondisi kedua: Ia meninggal sebelum dapat menunaikan 
tanggungan hutangnya seperti sakit di bulan Ramadhan dan mati 
dipertengahannya, sedangkan ia tidak berpuasa karena sakit tersebut 
atau bahkan sakitnya berlangsung terus hingga ajalnya tiba. Hal 
ini tidak menjadikannya wajib membayar kaffarah meskipun 
kematiannya setelah rentang waktu yang cukup lama, karena ia tidak 
gegabah dan melalaikannya, demikian pula ia tidak menin ggalkan- 
nya kecuali adanya udzur syar’i.6” 

Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu 
Alathi Wasallam bersabda: 


tle Gite (Ay RE ple Bee ley Gu Ys y 
"Barangsiapa mening gal dunia sedangkan ia punya tanggu- 
ngan puasa, maka walinya boleh berpuasa menggantikan- 


nya." (Muttafag 'Alaih) 


(0 Lihat Al Irsyaadu Ilaa Ma'rifatil Ahkaam. hlm. 85-86. 


151 


Hadits ini menunjukkan anjuran berpuasa kepada orang yang 
masih hidup untuk si mayit, dan bahwasanya jika seseorang 
meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka boleh 
digantikan oleh walinya. 

Imam Nawawi berkomentar: Para ulama berbeda pendapat 
tentang mayit yang memiliki tanggungan puasa wajib; seperti puasa 
Ramadhan, gadha’ dan nadzar ataupun yang lain. Apakah wajib 
digadha’ untuknya ? 

Dalam masalah ini Imam Syafi'i memiliki dua pendapat, yang 
terpopuler adalah: Tidak wajib diganti puasanya, sebab puasa 
pengganti untuk si mayit pada asalnya tidak sah. Adapun pendapat 
kedua: Disunnahkan bagi walinya untuk berpuasa sebagai peng ganti 
bagi si mayit, hingga si mayit terbebas dari tanggungannya dan 
tidak usah membayar kaffarah (memberi makan orang miskin 
sesuai dengan bilangan puasa yang ditinggalkannya). Pendapat 
inilah yang benar dan terbaik menurut keyakinan kami. Dan 
pendapat inipun dibenarkan oleh para penelaah madzhab kami - 
yang menghimpun dan menyatukan disiplin ilmu figh dan hadits- 
berdasarkan hadits-hadits shahih di atas*” Wallahu A ‘lam. 


D- BEBERAPA FATWA ULAMA NEJED (ARAB SAUDI) 


* Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya mengenai 
mulai kapan seorang anak yang menginjak dewasa diperintah 
melakukan ibadah puasa”? 


6) Lihat Al Maymu‘atul Jalilah, him. 158. 


152 


Beliau menjawab: Anak yang belum dewasa jika ia mampu 
berpuasa maka pantas diperintah melaksanakannya, dan bila mening- 
galkannya diberi hukuman. 

* Syaikh Hamd bin Atiq ditanya tentang seorang wanita yang 
mendapati darah sebelum terbenam matahari, apakah puasanya 
dinyatakan sah? 

Beliau menjawab: Puasanya tidak sempurna pada hari itu. 

* Syaikh Abdulah bin Syaikh Muhammad ditanya mengenai 
orang yang makan (berbuka) di bulan Ramadhan, bagaimana 
hukumnya? 

Beliau menjawab: Orang yang makan di siang hari bulan 
Ramadhan atau minum harus diberi pelajaran (dengan hukuman) 
supaya jera. 

* Syaikh Abdullah Ababathin ditanya tentang orang yang 
berpuasa mendapatkan aroma sesuatu, bagaimana hukumnya? 

Beliau menjawab: Semua aroma yang tercium oleh orang yang 
sedang menunaikan ibadah puasa tidak membatalkan puasanya 
kecuali bau rokok, jika ia menciumnya dengan sengaja maka batal- 
lah puasanya. Tetapi jika asap rokok masuk ke hidungnya tanpa 
disengaja tidak membatalkan, sebab amat sulit untuk menghin- 
darinya.©? Wallahu A'lam. 

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya, amin, 


$3) Lihat Ad Durarus Saniyyah fil Ajwibatin Najdiyyah, 4/366&384 


153 


DOA-DOA YANG SANGAT BERMANFAAT 
DAN DIBUTUHKAN 


Allah Ta‘ala berfirman: 


poy rarer “59 @ , Ae pede oy. Ss 
aa BE & NS Ged! B51 os) Js 
"Dan Tuhanmu berfirman: Berdo'alah kapada-Ku, niscaya 
akan Kuperkenankan bagimu" (Ghaafir: 60) 


Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


“3 


Aas! oly) (( SStaSt a Sloat )) 
"Do'a adalah ibadah" (HR. penulis kitab Sunan)“ 


Segala puji hanya milik Allah Ta’ala, shalawat dan salam 
semoga senantiasa dilimpahkan ke haribaan Rasulullah Shatlallahu 
‘Alathi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang 
yang setia kepadanya, amin. 


) Imam Tirmidzi mengatakan: "Hadits Aasan shahih.” 


154 


cay alae AM oad 180 fh creat 
4S aad Yd Uta) dal ia dia a Pare nA 
( oese tl PTY Cbd OG iy ald oe Aa u 


" Ya Allah yang Maha Hidup dan Berdiri sendiri, Pemilik segala 
keagungan dan kemuliaan, jadikanlah kami dan segenap kaum 
muslimin sebagai orang-orang yang menunaikan ibadah puasa 
Ramadhan dan shalat malam dengan penuh keimanan dan harapan 
akan pahala lantas diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu 
ataupun yang belakangan, dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang 
Maha Penyayang." 


lb Ssh oy WS ay OLN saa els y j gt) 
GU eat ah Sad Vy el SY a 
Spally Fi en wioy ne Ol pe Ny 8 eonor 


(OVS Se gealty 
"Ya Allah, Yang Maha Pemberi segala kebaikan, Yang setiap 
hari mencipta, mematikan, memberi rizki dan mengatur, Dzat yang 
tak terpengaruh sedikitpun dengan ketaatan orang-orang yang taat 
dan kemaksiatan dari para tukang maksiat, jadikanlah kami or- 
ang-orang yang berhasil menggapai maghfirah dan ridha-Mu 
sekaligus memperoleh sebab-sebab keselamatan hingga terbebas 
dari neraka.” 


155 


“6 aoe ote ° Fass se Oyo Sue Be “ae 20% 
Linas «feat sgesst te 9 al pete! Gyo Lae! eg ) 
( fiat slaty Bi) Yu a 
"Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang 


yang diterima segala amalnya pada bulan suci ini, dan berikanlah 
kepada kami pahala dan anugerah yang melimpah." 


Wy y pW poser etl ale Grae Lae wt ) 
( Suaty Ss D5 pte 5g pa ay 
"Ya Allah, jadikan kami golongan orang-orang yang mampu 


melaksanakan puasa di bulan ini, menyempurnakan pahala, men- 
dapati Lailatul Qadar dan memperoleh penghargaan dari sisi-Mu.” 


ak At Sty Sted 00 5S Ui YS vat) 
wy Cem) ley MS Bes 15) ‘eas! 8463 
(tl! yp Bey ade Sly cit JS ye MOLY 


"Ya Allah yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, Pemilik segala 
Keagungan dan Kemuliaan, Maha Mengabulkan doa orang yang 
dalam kesulitan, kami memohon limpahan rahmat dan curahan 
maghfirah-Mu, kemauan kuat untuk meniti di jalan kebenaran, 
menperoleh banyak kebajikan, terlepas dari lumpur dosa dan 
memperoleh anugerah surga Serta selama! dari keganasan adzab 


neraka." 


156 


oth daly day call aig WES | all 
SS Ws Oy ABE 0 lg Nf, abu 


oa 


(Bibs 13) Gata 5563 Cones Yel I le id 


"Ya Allah, kami memohon kepada-Mu seluruh pembuka pintu 
kebajikan dan penutupnya, yang singkat tapi padat, yang tampak 
dan yang tersembunyi, yang awal dan yang akhir serta yang terlihat 
dan dirahasiakan, wahai Pemilik kerajaan, Yang Maha Kuasa atas 
segala sesuatu, wahai Pengabul do'a orang yang dalam kesulitan." 


sag UL als Ny Sat IBY Ags Apa we vil ) 

( Oy iat “fy 

"Ya Allah Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, Pemilik segala 

keagungan dan kemuliaan kami memohon dari-Mu petunjuk, 
ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan." 

dus Wolo Ue cally abet als oll co QUES Uy gl) 

Le cals Adib AIS et one Ob Spt ele ol ey 

(plas pl ty dee Uae 

"Ya Allah kami memohon kepada-Mu segala kebaikan di dunia 

dan akherat, baik itu telah kami ketahui atupun belum. Kami juga 


memohon perlindungan-Mu dari semua keburukan di dunia dan 
akherat, baik yang sudah kami ketahui ataupun yang belum.” 


157 


Clpeegy seuss dan Min La oe ye Es Uf ght) 
Pa ~ @ - oe Ae 4.0 soe reat ORCS 

Le ad cL Spay (OpdLias!| SoUic% He dae 
( U' Pdi ey ae Nodes es Sis Sue dss Baraca 
"Ya Allah kami memohon darimu segala kebaikan yang telah 
dimohon Rasul-Mu Muhammad Shaliallahu ‘Alaihi Wasallam dan 
hamba-hamba-Mu yang shaleh. Dan kami memohon perlindungan- 


Mu dari seluruh keburukan yang mereka mohon perlindungan 
darinya." 


roby SB Le Lad) O35 adh cals vy 4b) 
dipdt elgey Wins ry a Se OL SpA 


(yt oe gry 283 
"Ya Allah kami mohon dari-Mu surga dan semua amal, baik 


lisan maupun perbuatan yang bisa mendekatkan diri kami 


kepadanya serta mohon perlindungan-Mu dari neraka dan murka- 
Mu ud 


Ld abo! (Li pl danas yp 6! Lys WI abel eg ) 
Li sles ga} cool a del alee gd dt Us 
pt Ld Ny pets IS BW 905 BLS ety 


FF 3 


¥ 
Cpa SS 
‘Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga 
urusan kami, perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup 


158 


kami, perbaikilah akherat kami yang merupakan tempat kembali 
kami dan jadikan kehidupan kami sebagai penambah kebaikan kami 
serta jadikanlah kematian kami sebagai istirahat kami dari segala 
keburukan." 


cet et ep a et et Sgt 

Le pa Sey Lee ay Lal bib ey ae 

Et ee ee Ie es 

( GA! Cites Le ay 4g 

"Ya Allah, anugerahkan kepada kami sebagian rasa takut yang 
bisa membentengi diri kami dari perbuatan maksiat kepada-Mu, 
sebagian ketaatan yang dapat menghantarkan kami ke surga-Mu, 


dan sebagian keyakinan yang bisa memperingan musibah-musibah 
duniawi." 


a a ad - 
rire 


( Lapdil ety U Lally Lelaaly Lae Gl!) 


"Ya Allah, limpahkan kenikmatan untuk kami dengan 
pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama Engkau 
anugerahkan hidup kepada kami. 


slit! 33 nye SA Ag Be GLY B’yal Ui el! ) 
(ABN i bay oti oI 5 
"Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari cobaan berat, 


dari kesusahan yang hebat, dari keputusan terburuk dan dari 
kejahatan musuh.” 


ye alee Oo. } ae hay s fo ge eg yee 
SbBLE J poely hae S195 Se Ly Sy Uy! gl! ) 


159 


" . fo te 
( Mar arate 'y rolls Sleds 


"Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kehilangan 
nikmat-Mu, dari perubahan kesehatan dari-Mu, dari siksa-Mu yang 
datang mendadak dan dari segala murka-Mu." 


pA NE ey mage ole ye GL Sip Ul Ql) 
C Sur! cerned! dich Say Sled ly Woe! dnd “ey 
"Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari neraka 


Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian 
serta dari fitnah Dajjal." 


7 s 45’ _ a; nS ASS AS >’ Ne - aU! ) 

(GH Yay as wis Wave’ 

"Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harap, maka janganlah 
Engkau sandarkan kami kepada diri kami sendiri walau sekejap 


dan perbaikilah seluruh urusan kami, tiada Tuhan yang haq 
melainkan hanya Engkau.” 


° .? © t, ae Ey sé . “Bic Fy > 6 asl 
SI oe ely IS ype! SLB el lll) 
(8) ies GU 


"Ya Allah, perbaikilah akhir segala urusan kami dan jauhkanlah 
dart kami kehinaan dunia dan siksa akherat." 


Laced sult ye Weebly Gul Se wild Gab AGU) 


160 


wy oe is ise welas ui ita - on tel eISSN 0 


ere os 

"Ya Allah, bersihkan hati kami dari unsur kemunafikan, segala 
amal kami dari unsur riya’, lisan kami dari unsur dusta, mata kami 
dari unsur khianat. Sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahut 


khianat mata dan segala sesuatu yang tersimpan rapat dalam 
dada.” 


ehewane So : Srey hal ob Wey cas iy 
Cre Sea by ay ue u Spot (ab Class 

"Ya Allah cukupkan bagi kami dengan perkara yang halal dari 
yang haram, dengan ketaatan kepada Engkau dari kemaksiatan 
kepada-Mu dan dengan karunia-Mu dari selain Engkau, Wahai 


Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri serta Pemilik segala 
Keagungan dan Kemuliaan.” 


Sod 3 eS gly £310 yo Wd Feb QU) 
SUSU pe Gia) od dS ory 


(ays Wy Sed 


"Ya Allah, bebaskan diri kami dari api neraka, lapangkan rezeki 
kami yang halal, jauhkan kami dari jin-jin dan manusia yang fastk 
(jahat), wahai Engkau Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, 
Pemilik segala Keagungan dan Kemuliaan.” 


lol 


("ape Paes ers 2 9 + Oy eee ag a a) aay 
(Liam 9 pet 3 ae) Lacey ist 3 oe »' ogi! ) 
(Bis oi WS BAS 5 

"Ya Allah, rahmatilah keterasingan kami di dunia ini, 


rahmatilah kesendirian kami nanti di alam kubur dan rahmatilah 
kami di kala kami berdiri menghadap-Mu." 


gate UGE ey aye l uel > “faet Salli) 
( GUL)’ Let ay 
"Ya Allah, jadikanlah amal kami yang terbatk di akhirnya, dan 


umur terbaik kami di penghujungnya serta jadikanlah hari terbaik 
kami adalah hari menemui-Mu." 


2 ee “9 « “fo im a mee % ee ‘ aye - °o Spite 
samtll ges LB Seely cy pall 9 LR Cail gl! ) 
. to be -éoe , 78 af i: - Tot ae he 
NOL apt oe ped bgt) Gy LS ley pelt 
(al S 21) Sota 
"Ya Allah, hiburlah diri kami sewaktu kami sendirian di dalam 
kubur, hilangkan ketakutan kami pada hari kebangkitan dan (ketika) 
dikumpulkan (di padangMahsyar), dan permudahlah segala urusan 


kami, wahai Dzat Yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, Pemilik 
segala Keagungan dan Kemuliaan.” 


Bk tity Sook ia tel abi 
Shey egetnne, Lab ep Hy GALS 


162 


g- F ad 


( ol i ae! ces ae 


"Ya Allah perbaikilah (akhlak) para pemimpin kaum muslimin, 
bimbinglah dalam menegakkan keadilan di antara rakyainya, 
menyayangi dan memperhatikannya serta tumbuhkanlah rasa kasih 
sayang timbal balik di antara mere 


Lis iby Jaally gins) Glbi na) shy ealll ) 
(mort ool Cady Gianige B1b pglecets igi 


"Ya Allah tuntunlah mereka ke arah jalan yang lurus, dan 
bekerja demi agama-Mu, jadikan mereka sebagai panutan yang 
benar (berkat rahmat-Mu) wahai Dzat Yang Maha Penyayang di 
antara para penyayang.” 


Hea hy Soy NLS Hey US foal) ily (bi) 
( Bade Hay 


"Ya Allah, bimbinglah mereka agar memimpin sesuai dengan 
Kitab-Mu dan Sunnah Nabi-Mu, menghukumi perkara berdasarkan 
syari‘at-Mu dan senantiasa melaksanakan segala aturan-Mu." 


Ely ated spb yy or Sah aigy ily sy 

( oy rf 

"Ya Allah, bimbinglah mereka dalam melenyapkan segala 
kemungkaran dan menampilkan berbagai bentuk kebaikan." 


163 


cb pats AS Gale Hy pall opt ol ice Qh 
(4b pS yt Sea 
"Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mengajak 


kepada kebaikan dan melaksanakannya, melarang kemungkaran 
dan meninggalkannya." 


ed aacal § tasty aan Alvear pol li 1) 
(ogi! bul 
"Ya Allah, perbaikilah kondisi kaum muslimin, murahkan harga- 


harga (kebutuhan) mereka dan jadikanlah mereka aman sentosa 
di tanah airnya." 


4s Olay pe oe 3 <oinn ics abel siti) 
Leal i iY, is HN mga! 55 eis J 
( Sane VSN eit haan bk! oe Glee 


"Ya Allah, perbaikilah kondisi generasi muda kaum muslimin, 
jadikanlah mereka cinta kepada keimanan dan jadikaniah iman 
itu indah dalam hatinya. Jadikan mereka membenci kekufuran, 
kefasikan dan kemaksiatan serta jadikan mereka di antara orang- 
orang yang mengikuti jalan yang lurus berkat rahmat-Mu, wahai 
Dzat Yang Maha Penyayang di antara para penyayang." 


164 


, 
- 8 ose, ee o tte 2 8 o te eee at 
cma foty ola aS y Cal al) ae! QT) 
°o - a as wy “ ° 
o Aok le 9 on we 8 oe fe 6 An ar | UE an Ee 
PANY dict S'S hel ge gl Cet aT) keep 
- ee er Pare pss 0 oe 6 Hee vet en 1- 
or or!) eral ~~ edlals eR gh 9 Dy tt gt 
2 - ’ $e . 43 
’. ’ a) “4, ® oer va o Bo moe “- @ a? - ‘s v9 $e 
eats) i TL gla ly ogndll gill 39 wer'95'9 
pO leah y giles erty gu cle we Gls 
( cea S! 
"Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum 
mukminin dan mukminat, persatukan hati mereka, rukunkan dan 
menangkan mereka dari musuhnya dan musuh-Mu. Tunjukilah 
mereka ke arah jalan keselamatan, keluarkan mereka dari kegelap- 
an kepada nur (petunjuk). Berkahilah mereka pada pandangan, 
pendengaran, pasangan dan keturunannya selama mereka masih 
hidup, jadikanlah mereka selalu mensyukuri seluruh nikmat-Mu 
dan memuji-Mu karenanya serta sempurnakaniah nikmat tersebut 


bagi mereka dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Yang Maha Penya- 
yang di antara para penyayang." 


$ Fd 


a A SE tad BU HS US wall 
LLY Bs OF WL ted 15) teh oy bs 
elas oa of, AS feiss Lipa ant ots me i, 
sy ley Leaks Lai Uh Le pared fy ctu 


165 


( Srabtalt 50 cate Sala 

" Ya Allah Dzat Yang Maha hidup dan Berdiri Sendiri, Pemilik 
segala keagungan dan kemuliaan, Yang Maha mengabulkan 
permohonan hamba-Nya yang dalam kesulitan, kami memohon 
kepada-Mu; muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah 
kesyirikan dan kaum musyrikin, binasakanlah musuh-musuh 
agama, jadikan negeri ini dan negara-negara Islam umumnya 
penuh keamanan dan ketenteraman, wahai Tuhan sekalian alam." 


spilt “re peal oS puts 5 aS 5 ssid 25 4) 
ao + ae fe 


2 oe hig O'sbLaty CLs pate ou of Opes 

5 st5 le aly eal by eles Cas 

( spt 

"Ya Allah binasakanlah orang-orang Yahudi, kafir, musyrik 
dan komunis yang selalu merintangi jalan-Mu. menggantikan 


agama-Mu dan memusuhi kaum mukminin. YaAllah cerai-beraikan 
persatuan mereka, pisahkan kesatuan mereka." 


- 8 o se o oF a ee ee ee ee - bee °t wha 
cpa pe)! apd 3 oY eA GL Ot gh!) 
(Set ej Uae 
"Ya Allah timpakan siksa-Mu kepada mereka, siksa yang tidak 


akan ditarik kembali dari kaum yang berdosa dengan rahmat-Mu, 
wahai Dzat Yang Maha Penyayang di antara para penyayang." 


166 


au) Vg At eS op aan) “abt gu! ) 
‘ib Ut US le tye dey caer ate J 


re 


ee oth ts Cy cg bly bey dam's ol 
oa om tig Eyaiy lilly RV  edinbly Glo che 
writs ctl pe ees eyes i LS Ulead, 

( Wiis Ie italy (Liab whiney 


"Ya Allah ampunilah segala kesalahan kaum mukminin yang 
telah wafat, mereka telah bersaksi dengan sungguh-sungguh akan 
ke Esaan-Mu dan risalah Nabi-Mu serta mereka meninggal dalam 
keadaan demikian. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah mereka, 
maafkan semua kealpaannya, muliakan tempat tinggainya, luaskan 
kediamannya, bersihkan mereka dengan air, es dan embun. 
Bersihkan mereka dari berbagai dosa dan kesalahan sebagaimana 
pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Dan balaslah amal 
kebaikan mereka dengan kebaikan pula, dan amal buruk mereka 
dengan ampunan." 


(Ue Cab ial Cost ae ei Agi) 


"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka 
memberi maaf, maka maafkanlah (kesalahan-kesalahan) kami." 


GP ate . py BS, as de det bi 


if 


167 


( pS Sealt 13 id 
"Ya Allah, tolonglah kami dalam berdzikir dan bersyukur serta 


memperbaiki ibadah kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha 


Hidup yang Berdiri Sendiri, Pemilik segala Keagungan dan 
Kemuliaan." 


NLE By ds Fe By He GN THD) 

( ust 

"Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia 
dan di akherat serta peliharalah kami dari api Neraka." 

(Wd OW Gis 8) ange GE LE Urol 5) 


"Ya Tuhan kami, jauhkan siksa Jahannam dari kami, 
sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang kekal." 


a id 


# oe “0 ve C) s 3S 6 dv ’ 
da> CUA “yo LS Ub Li S) aay We YY) 
( tat Gal ui 
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong 
kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu; Karena 
sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." 

(IGN Qa Way ae Ub Ag Wp WI 

"Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 
-hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah 


168 


kami beserta orang-orang yang berbakti." 
(jt ide Wy ups abu aT 1a 
"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka 
ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa 
neraka."” 
(1b U yet yo Coy OS OAS ye WT U5 ) 
"Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu 


dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan 
kami (ini)." 


St SS shy aS oy Bb 
( op polo! 


"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan 
jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada 
kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi.” 


le JBI eT yi RS oy veg 9 
Ws lho 5 Uy a by Gia le tela wr po 
LY Got Ley Uy Ue att a US LI 

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa . 


atau kami tersalah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan 
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah 


169 


kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau Penolong 
kami, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir.” 


( alalt Abeta! Caf Lit tie “fea U5 ) 

"Ya Tuhan kami, terimalah (amalan) dari kami, sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." 

Sad LG PB ee Gealtalt Oy  eT) 

Peg AT lbiy atin Ua gle 1 doy ool 9K 

lege res 


"Ya Tuhan sekalian alam, Yang Maha Hidup dan Berdiri sendiri, 


Pemilik segala keagungan dan kemuliaan, kabulkanlah per- 
mohonan kami." 


“Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada 
Nabi Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya, amin." 


170 


|- 


CATATAN PENTING 


Termasuk faktor yang mempengaruhi dikabulkannya doa 
adalah: mengkonsumsi makanan halal, memohon terus menerus 
(mengulang-ulang doa), yakin akan dikabulkannya, selalu taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala 
perintah dan menjauhi segala larangan, membuka doa dengan 
pujian kepada Allah dan shalawat kepada Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wasallam serta mengakhirinya dengan 
shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 

Di antara penghalang terkabulnya doa ialah: mengkonsumsi 
barang haram, meminumnya, memakainya, jarang berdoa 
ataupun berdo'a sementara hatinya bermain-main (setengah 
hati), atau meminta sesuatu dosa atau memutus tali kekerabatan, 
atau berdo'a sedangkan ia berbuat maksiat kepada Allah dan 
Rasul-Nya dengan meninggalkan semua kewajiban dan 
melakukan hal-hal yang terlarang. 

Sebaiknya setiap muslim senantiasa berdo'a terutama pada saat 
dan tempat yang afdhal, seperti bulan Ramadhan ketika dalam 
keadaan puasa, ketika berbuka dan ketika santap sahur serta 


171 


172 


saat Lailatul Qadar. Demikian pula pada waktu haji, tanggal 
sepuluh bulan Dzulhijjah, ketika berada di tanah haram, pada 
akhir malam, di antara adzan dan igamat, pada hari Arafah, 
hari Jum‘at dan ketika melakukan sujud. 


Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, dan semoga 
shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi 
Muhammad beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. : 


ZAKAT FITRAH 


Di antara dalil yang men ganjurkan untuk menunaikan zakat 
fitrah adalah; 
1. Firman Allah Ta‘ala: 


robe G Lab at ot 5555 OF in aif sip 
Vo-\¢ 


" Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 
‘(dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia 
sembahyang" (Al-A'la: 14-15) 


2. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 
Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: 


BPN lb pad 155 a5 to U5 C955 
Lee aly el a ty eal BW; Sis 
ale Gire (( SSA ds id 2 Jb Sp of 


173 


” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mewajibkan 
zakat fitrah bagi orang merdeka dan hamba sahaya, laki- 
laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum 
muslimin. Beliau memerintahkan agar (zakat fitrah tersebut) 
ditunaikan sebelum orang-orang melakukan shalat ‘Ted (hari 
Raya)" (Muttafag 'Alaih) 


Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya 


dan orang yang dalam tanggungannya sebanyak satu Sha’ dari 
bahan makanan yang berlaku umum di daerahnya. Zakat tersebut 
wajib baginya jika ia masih memiliki sisa makanan untuk diri dan 
keluarganya selama sehari semalam. 


Zakat tersebut lebih diutamakan dari sesuatu yang lebih 


bermanfaat bagi fakir miskin. 


Adapun waktu pengeluarannya yang paling utama adalah 


sebelum shalat ‘Jed, boleh juga sehari atau dua hari sebelumnya, 
dan tidak boleh mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah setelah 
Hari Raya. Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhuma: 


174 


pal Gt elite ob pbaat 855 BE a Up) U8) 
BLS (gh BAN LS LAIST Lad gS Call Habs ot d5NNy 
Cot He (gh tall Be ile Ba Gay IST ay ol yeas 
als ply ogo pf ol yy (( ebaralt 

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mewajibkan 
zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari kesia- 


siaan dan ucapan kotor, dan sebagai pemberian makan 
kepada fakir miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya 


sebelum shalat 'Ied, maka zakatnya diterima, dan barang 
siapa yang membayarkannya setelah shalat ‘led maka ia 
adalah sedekah biasa." (HAR. Abu Daud dan Ibnu Majah)® 


Zakat fitrah tidak boleh diganti dengan nilai nominalnya™, 
karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam. Dan diperbolehkan bagi jamaah (sekelompok manusia) 
memberikan jatah seseorang, demikian pula seseorang boleh 
memberikan jatah orang banyak. 

Zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada fakir 
miskin atau wakilnya. Zakat ini wajib dibayarkan ketika terbenam- 
nya matahari pada malam ‘Jed. Barangsiapa meninggal atau 
mendapat kesulitan (tidak memiliki sisa makanan bagi diri dan 
keluarganya, pent.) sebelum terbenamnya matahari, maka dia tidak 
wajib membayar zakat fitrah. Tetapi jika ia mengalaminya seusai 
terbenam matahari, maka ia wajib membayarkannya (sebab ia 
belum terlepas dari tanggungan membayar fitrah). 


Hikmah disyari'atkannya Zakat Fitrah. 


Di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah: 
a- Zakat fiah merupakan zakat diri, di mana Allah memberikan 


‘®) Dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim, beliau berkata: shahih menurut kriteria 
Imam AI Bukhari. 

™ Berdasarkan hadits Abu Said Al Khudhri yang menyatakan bahwa zakat fithrah 
adalah dari lima jenis makanan pokok (Muttafaq 'Alaih). Dan inilah pendapat jumhur 
ulama. Selanjutnya sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makanan 
pokok masing-masing negeri. Pendapat yang melarang mengeluarkan zakat fithrah 
dengan uang ini dikuatkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
juga terdapat nilai tukar (uang), dan seandainya dibolehkan tentu beliau memerintahkan 
mengeluarkan zakat dengan nilai makanan tersebut, tetapi beliau tidak melakukannya. 
Adapun yang membolehkan zakat fithrah dengan nilai tukar adalah Madzhab Hanafi. 
(pent) 


175 


umur panjang Daginya sehingga ia bertahan dengan ni'mat-rvya. 


- Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada ummat 


Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat 
berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Ta’ala dan 
bersukacita dengan segala anugerah nikmat-Nya. 
Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang 
berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.6® 

Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung 
dalam hadits Ibnu Abbas Radhiallahu ‘Anhuma di atas, yaitu 
puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari 
kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah 
Satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin. 


Ya Allah terimalah shalat kami, zakat dan puasa kami serta 


segala bentuk ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 
atas segala sesuaty. 


Shalawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada Nabi 


Muhammad, segenap keluarga dan sahabatnya. Amin. 


) | jhat Al Irsyaad Ila Ma'rifatil Ahkaam, oleh Syaikh Abd. Rahman bin Nashir 


As Sa'di hlm. 37 


176 


HARI RAYA 


Hari raya adalah saat berbahagia dan bersuka cita. Kebahagiaa 
dan kegembiraan kaum mukminin di dunia adalah karena Tuhannya 
yaitu apabila mereka berhasil menyempurnakan ibadahnya dai 
memperoleh pahala amalnya dengan kepercayaan terhadap janji 


Nya kepada mereka untuk mendapatkan anugerah dan ampunan- 
Nya. Allah Ta‘ala berfirman: 


Lae pho ad  A acab yt Sead OY 
Ar ow 


OA pig & O pode 


“Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, 
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan 
rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka 
kKumpulkan." (Yunus: 58) 


Sebagian orang bijak berujar: Tiada seorangpun yang bergem- 
bira dengan selain Allah kecuali karena kelalaiannya terhadap 
Allah, sebab orang yang lalai selalu bergembira dengan permainan 
dan hawa nafsunya, sedangkan orang yang berakal merasa senang 


177 


dengan Tuhannya. 

Ketika Nabi Shaliallahu ‘Alaihi Wasallam tiba di Madinah, 
kaum Anshar memiliki dua hari istimewa, mereka bermain-main 
di dalamnya, maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


pee pp agin oe’ Saul A 1 bY 
sels > glo yl doe ol (( ee’ 


"Allah telah memberi ganti bagi kalian dua hari yang jauh 
lebih baik, (vaitu) '‘Idul Fitri dan 'Idul Adha." (HR. Abu 
Daud dan An Nasa’'i dengan sanad hasan) 


Hadits ini menunjukkan bahwa menampakkan rasa suka cita 
di Hari Raya adalah sunnah dan disyari'atkan. Maka diper- 
kenankan memperluas Hari Raya tersebut secara menyeluruh 
kepada segenap kerabat dengan berbagai hal yang tidak 
diharamkan yang bisa mendatangkan kesegaran badan dan 
melegakan jiwa, tetapi tidak menjadikannya lupa untuk ta'at 
kepada Allah. 

Adapun yang dilakukan kebanyakan oran g di saat Hari Raya 
dengan berduyun-duyun pergi memenuhi berbagai tempat 
hiburan dan permainan adalah tidak dibenarkan, karena hal itu 
tidak sesuai dengan yang disyari'atkan bagi mereka seperti 
melakukan dzikir kepada Allah. Hari Raya tidak identik den gan 
hiburan, permainan dan penghambur-hamburan (harta), tetapi 
Hari Raya adalah untuk berdzikir kepada Allah dan bersun gguh- 
sungguh dalam beribadah. Karena itu Allah menggantikan bagi 
umat ini dua buah Hari Raya yang sarat dengan hiburan dan per- 
mainan dengan dua buah Hari Raya yang penuh dzikir, syukur 


178 


dan ampunan. 

Di dunia ini kaum mukminin mempunyai tiga Hari Raya: Hari 
Raya yang selalu datang setiap minggu dan dua Hari Raya yang 
‘Mmasing-masing datang sekali dalam setiap tahun. 

Adapun Hari Raya yang selalu datang tiap minggu adalah hari 
Jum‘at, ia merupakan Hari Raya mingguan, terselenggara sebagai 
pelengkap (penyempurna) bagi shalat wajib lima kali yang 
merupakan rukun utama agama Islam setelah dua kalimat syahadat. 

Sedangkan dua Hari Raya yang tidak berulang dalam waktu 
setahun kecuali sekali adalah: 

1- 'Idul Fitri setelah puasa Ramadhan, hari raya ini terselenggara 
sebagai pelengkap puasa Ramadhan yang merupakan rukun 
dan asas Islam keempat. Apabila kaum muslimin merampung- 
kan puasa wajibnya, maka mereka berhak mendapatkan 
ampunan dari Allah dan terbebas dari api neraka, sebab puasa 
Ramadhan mendatangkan ampunan atas dosa yang lalu dan 
pada akhimya terbebas dari Neraka. 

Sebagian manusia dibebaskan dari neraka padahal dengan 
berbagai dosanya ia semestinya masuk neraka, maka Allah 
mensyari‘atkan bagi mereka Hari Raya setelah menyempurna- 
kan puasanya, untuk bersyukur kepada Allah, berdzikir dan 
bertakbir atas petunjuk dan syari'at-Nya berupa shalat dan 
sedekah pada Hari Raya tersebut. 

Hari Raya ini merupakan hari pembagian hadiah, orang-oran g 
yang berpuasa diberi ganjaran puasanya, dan setelah Hari Raya 
tersebut mereka mendapatkan ampunan. 

2- ‘Idul Adha (Hari Raya Kurban), ia lebih agung dan utama 
daripada ‘Idul Fitri. Hari Raya ini terselenggara sebagai 


179 


penyempurna ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima, 
bila kaum muslimin merampungkan ibadah hajinya niscaya 
diampuni dosanya. 

Inilah macam-macam Hari Raya kaum muslimin di dunia, 
semuanya dilaksanakan saat rampungnya ketakwaan kepada 
Yang Maha Menguasai dan Yang Maha Pembeni, di saat mereka 
berhasil memperoleh apa yang dijanjikan-Nya berupa ganjaran 
dan pahala.©” 


(*) Lihat Lathaa'iful Ma‘aarif, oleh Tbnu Rajab, him. 255-258. 


180 


PETUNNJUK NABI SHALLALLAHU 
‘ALAIHI WASALLAM TENTANG 
HARI RAYA 


Pada saat Hari Raya 'Idul Fitri. Nabi Shallallahu 'Alaihi 
Wasallam mengenakan pakaian terbaiknya dan makan kurma -den gan 
bilangan ganjil tiga, lima atau tujuh- sebelum pergi melaksanakan 
shalat ‘Id. Tetapi pada 'Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu 
sampai beliau pulang, setelah itu baru memakan sebagian daging 
binatang sembelihannya. 

Beliau mengakhirkan shalat ‘Idul Fitri agar kaum muslimin 
memiliki kesempatan untuk membagikan zakat fitrahnya, dan 
mMempercepat pelaksanaan shalat "Idul Adha supaya kaum muslimin 
bisa segera menyembelih binatang kurbannya. 

Mengenai hal tersebut, Allah Ta’ala berfirman: 


VFS! @ [pulp ob Lad & 


“Maka dirikantah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah" 
(Al Kautsar: 2) 


18] 


Ibnu Umar yang terkenal sangat bersungguh-sungguh dalam 
mengikuti sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak keluar 
untuk shalat 7d kecuali setelah terbit matahari, dan dari rumah 
sampai ke tempat shalat beliau senantiasa bertakbir. 

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam melaksanakan shalat ‘Id 
terlebih dahulu baru berkhutbah, dan beliau shalat dua raka'at. Pada 
rakaat pertama beliau bertakbir 7 kali berturut-turut dengan 
Takbiratul Ihram, dan berhenti sebentar di antara tiap takbir. Beliau 
tidak mengajarkan dzikir tertentu yang dibaca saat itu. Hanya saja 
ada riwayat dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Dia 
membaca hamdalah dan memuji Allah Ta‘ala serta membaca 
Shalawat." 

Dan diriwayatkan bahwa Ibnu Umar mengangkat kedua 
tangannya pada setiap bertakbir. 


Sedangkan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam setlah bertakbir 
membaca surat "A/-Fatihah" dan "Qaf" pada rakaat pertama serta 
surat "A/-Qamar" dirakaat kedua. Kadang-kadang beliau membaca 
surat "A/-A ‘la” pada rakaat pertama dan "A/-Gasyiah" pada rakaat 
kedua. Kemudian beliau bertakbir lalu ruku' dilanjutkan takbir 5 
kali pada rakaat kedua lalu membaca "A/-Fatihah” dan surat. 
Setelah selesai beliau menghadap kearah jamaah, sedang mereka 
tetap duduk di shaf masing-masing, lalu belia menyampaikan 
khutbah yang berisi wejangan, anjuran dan larangan. 


Beliau selalu melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan 
pulang (dari shalat) ‘7d. Beliau selalu mandi sebelum shalat ‘Jd. 


($8) | that Zaadul Ma‘aad fi Hadyi Khairil 'Ibaad. oleh Ibnul Qayyim, 1/250-254. 


182 


Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam senantiasa memulai setiap 
khutbahnya dengan hamdalah, dan bersabda: 


(( pet gb ab eae LEY Su ts AES yy 


“Setiap perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka 
ia terputus (dari berkah)." (HR. Ahmad dan lainnya) 


Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhuma, ia berkata:: 


Wy Legh Sead A as” atom) Bg she ae Cet OF yy 
La a 5 line 5 oS ybredll dor el (( Laas 

"Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menunaikan 
Shalat 'Id dua rakaat tanpa disertai shalat yang lain baik 
sebelumnya ataupun sesudahnya." (AR. Al Bukhari dan Mus- 
lim dan yang lain) 

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat ‘/d itu hanya dua rakaat, 
demikian pula mengisyaratkan tidak disyari‘atkan shalat sunnah 
yang lain, baik sebelum atau sesudahnya. Allah Maha Tahu segala 
Sesuatu, shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad, seluruh anggota keluarga dan segenap 
sahabatnya. 


183 


KEUTAMAAN PUASA ENAM HARI 
DI BULAN SYAWAL 


Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu ‘Anhu meriwayatkan, Nabi 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


Seb a ow oO @ ey ae a ne age ey ee ee 
ple OLS SI ne ee da ei lias) ple 3 yy 


spl oly) (( Pu 
"Barangsiapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan lalu 
menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, 
maka (pahalanya) seperti ia berpuasa selama satu tahun." 
(HR. Muslim) 


Imam Ahmad dan An-Nasa'i, meriwayatkan dari Tsauban, Nabi 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 


pLft das ples gubl oka Olea, 4d pie )) 
: ; a Sue . Ve On o wy 
BOL oily Ree ol ogy (Cet plage QUAD con ges 


Legere 


184 


"Puasa Ramadhan (ganjarannya) sebanding dengan (puasa) 

sepuluh bulan, sedangkan puasa enam hari (di bulan Syawal, 

pahalanya) sebanding dengan (puasa) dua bulan, dan karenanya 

bagaikan berpuasa selama setahun penuh." © 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda: 


Ber oe 


ple LailSE SI oe oy daly Oliad Ale “ya yy 
ony spl oly) (( Rl 


"Barangsiapa berpuasa Ramadhan lantas disambung dengan 
enam hari di bulan Syawal, maka ia bagaikan telah berpuasa 
selama setahun.” (HR. Al Bazzar)” 


Pahala puasa Ramadhan yang dilanjutkan dengan puasa enam 
hari di bulan Syawal menyamai pahala puasa satu tahun penuh, 
Karena setiap hasanah (kebaikan) diganjar sepuluh kali lipatnya, 
sebagaimana telah disinggun g dalam hadits Tsauban di muka. 

Membiasakan puasa setelah Ramadhan memiliki banyak 
manfaat, di antaranya: 

1- Puasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadhan, 
merupakan pelengkap dan penyempurna pahala dari puasa 
setahun penuh. 


‘ Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam “Shahih" mereka. 
© Al Mundziri berkata: ’Salah satu sanad yang beliau miliki adalah shahih." 


185 


9- 


186 


Puasa Syawal dan Sya'ban bagaikan shalat sunnah rawatib, 
berfungsi sebagai penyempurna dari kekurangan, karena pada 
hari Kiamat nanti perbuatan-perbuatan fardhu akan disempur- 
nakan (dilengkapi) dengan perbuatan-perbuatan sunnah. 
Sebagaimana keterangan yang datang dari Nabi Shallallahu 
‘Alaihi Wasallam di berbagai riwayat. Mayoritas puasa fardhu 
yang dilakukan kaum muslimin memiliki kekurangan dan 
ketidaksempurnaan, maka hal itu membutuhkan sesuatu yang 
menutupi dan menyempurnakannya. 

Membiasakan puasa setelah Ramadhan menandakan diterima- 
nya puasa Ramadhan, karena apabila Allah Ja‘ala menerima 
amal seorang hamba, pasti Dia menolongnya dalam meningkat- 
kan perbuatan baik setelahnya. Sebagian orang bijak 
men gatakan: "Pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang ada 
sesudahnya.” Oleh karena itu barangsiapa mengerjakan kebaikan 
kemudian melanjutkannya dengan kebaikan lain, maka hal itu 
merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama. Demikian 
pula sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu kebaikan lalu 
diikuti dengan yang buruk maka hal itu merupakan tanda 
tertolaknya amal yang pertama. 

Puasa Ramadhan -sebagaimana disebutkan di muka- dapat 
mendatangkan maghfirah atas dosa-dosa masa lalu. Orang yang 
berpuasa Ramadhan akan mendapatkan pahalanya pada Hari 
Raya Iedul Fitri yang merupakan hari pembagian hadiah, maka 
membiasakan puasa setelah Iedul Fitri merupakan bentuk rasa 
syukur atas nikmat ini. Dan sungguh tak ada nikmat yang lebih 
agung dari pengampunan dosa-dosa. 

Oleh karena itu termasuk sebagian ungkapan rasa syukur 


seorang hamba atas pertolongan dan ampunan yang telah 
dianugerahkan kepadanya adalah dengan berpuasa setelah 
Ramadhan. Tetapi jika ia malah menggantinya dengan 
perbuatan maksiat maka ia termasuk kelompok orang yang 
membalas kenikmatan dengan kekufuran. Apabila ia berniat 
pada saat melakukan puasa untuk kembali melakukan maksiat 
lagi, maka puasanya tidak akan terkabul, ia bagaikan orang 
yang membangun sebuah bangunan megah lantas menghancur- 
kannya kembali. Allah Ta‘ala berfirman: 


SSIS a oe Ge Se IE 15595 
AY: bed! 


"Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 
menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat 
menjadi cerai berai kembali."” (An Nahl: 92) 


Dan di antara mantaat puasa enam hari bulan Syawal adalah 
amal-amal yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan 
diri kepada Tuhannya pada bulan Ramadhan tidak terputus 
dengan berlalunya bulan mulia ini, selama ia masih hidup. 
Orang yang setelah Ramadhan berpuasa bagaikan orang yang 
cepat-cepat kembali dari pelariannya, yakni orang yang baru 
lari dari peperangan fi sabilillah lantas kembali lagi. Sebab 
tidak sedikit manusia yang berbahagia dengan berlalunya 
Ramadhan sebab mereka merasa berat, jJenuh dan lama 
berpuasa Ramadhan. 

Barang siapa merasa demikian maka sulit baginya untuk 
bersegera kembali melaksanakan puasa, padahal orang yang 


187 


bersegera kembali melaksanakan puasa setelah ‘Idul Fitri 

merupakan bukti kecintaannya terhadap ibadah puasa, ia tidak 

merasa bosan dan berat apalagi benci. 

Seorang Ulama salaf ditanya tentang kaum yang bersungguh- 

sungguh dalam ibadahnya pada bulan Ramadhan tetapi jika 

Ramadhan berlalu mereka tidak bersungguh-sungguh lagi, 

beliau berkomentar: "Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak 

mengenal Allah secara benar kecuali di bulan Ramadhan saja, 
padahal orang shalih adalah yang beribadah dengan sungguh- 
sungguh di sepanjang tahun." 

Oleh karena itu sebaiknya orang yang memiliki hutang puasa 
Ramadhan memulai membayarnya di bulan Syawal, karena hal itu 
mempercepat proses pembebasan dirinya dari tanggungan 
hutangnya. Kemudian dilanjutkan dengan enam hari puasa Syawal, 
dengan demikian ia telah melakukan puasa Ramadhan dan 
mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal. 

Ketahuilah, amal perbuatan seorang mukmin itu tidak ada 
batasnya hingga maut menjemputnya. Allah Za‘ala berfirman: 


od g 


a4 dl oh Odd OG oe OY, ABIy } 


"Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang 
diyakini (ajal)" (Al Hijr: 99)™ 


Dan perlu diingat pula bahwa shalat-shalat dan puasa sunnah 
serta sedekah yang dipergunakan seorang hamba untuk mendekatkan 
diri kepada Allah Ta‘ala pada bulan Ramadhan adalah disyari'atkan 


° Lihat Lathaa'‘iful Ma‘aarif, oleh Ibnu Rajab, hlm. 232-236 


188 


sepanjang tahun, karena hal itu mengandung berbagai macam 
manfaat, di antaranya; ia sebagai pelengkap dari kekurangan yang 
terdapat pada fardhu, merupakan salah satu faktor yang 
mendatangkan mahabbah (kecintaan) Allah kepada hamba-Nya, 
sebab terkabulnya doa, demikian pula sebagai sebab dihapusnya 
dosa dan dilipatgandakannya pahala kebaikan dan ditinggikannya 
kedudukan. | 

Hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan, shalawat 
dan salam semoga tercurahkan selalu ke haribaan Nabi, segenap 
keluarga dan sahabatnya. 


189 


PENUTUP 


Segala puji hanya milik Allah yang berkat nikmat-Nya menjadi 
sempuma segala kebajikan. Puji-pujian hanya kepunyaan Allah 
Yang memberi taufik umat Islam sehingga melaksanakan puasa, 
shalat malam dan membaca Al-Qur'an. Segala puji hanya milik 
Allah semata yang memberi taufik kita untuk menyelesaikan risalah 
ini agar dipersembahkan kepada setiap muslim yang membutuhkan 
nya pada bulan ini, untuk menerangkan keutamaan dan kekhususan 
bulan suci ini, menjelaskan tata cara berpuasa dan manfaat-manfaat 
yang mendorongnya. Demikian pula menerangkan hal yang 
membantu muslim dalam melaksanakan berbagai bentuk ibadah 
yang disyari'‘atkan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. 

Telah saya tafsirkan ayat-ayat tentang puasa dan saya sebutkan 
satu persatu manfaatnya serta saya pilihkan beberapa fatwa ulama 
yang relevan dengan masalah Ramadhan. Demikian pula telah saya 
singgung petunjuk Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengenai 
pelaksanaan ibadah puasa, Qiyamul Lail, membaca Al-Qur'anul 
Karim dan bersedekah, agar diikuti oleh segenap kaum muslimin, 
sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah Ta‘ala, sehingga mereka 


190 


mendapatkan pakala yang agung, dan ganjaran yang sesuai 
dengannya. Allah Ta‘ala berfirman: 


PB OW pod > Spal a) pe) BSS OS al 

VV ole be a1 5539 a'gty ab | 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 


(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21) 


Pada bagian akhir saya singgung mengenai Hari Raya Islam 
beserta hikmah, relevansi dan petunjuk Nabi Shallallahu ‘Alaihi 
Wasaliam tentangnya. Segala puji hanya milik Allah Tuhan alam 
semesta, pujian yang banyak, baik dan penuh keberkahan, 
sebagaimana yang disukai dan diridhai-Nya, serta sesuai dengan 
kemuliaan Wajah-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada 
makhluk termulia Nabi kita Muhammad, segenap keluarga, seluruh 
Sahabatnya dan para Khalifahnya serta semua pengikuthya sampai 
hari Kiamat. 


191 


DAFTAR REFERENSI 


l- Tafsiir Ibnu Katsiir. 

2- Tafsiir Ayaatil Ahkaam Lis Shaabuuni. 

3-  Taisiirul Lathiifil Mannaan Fii Khulaashati Tafsiril Qur'aan, 
Libnis Sa’diy. 

4- As Shahiihul Musnad Min Asbaabin Nuzuul, Lis Syaikh Mugbil 
bin Haadi Al Waadi'i. 

5- Riyaadhus Shaalihiin, Lin Nawawi. 

6- Al Ikliil Fi Istinbaathit Tanziil, Lis Suyuuthi. 

7- Lathaa'iful Ma’aarif, Libni Rajab. 

8- Majaalisu Syahri Ramadhan, Libni Utsaimin. 

9- Wazhaaifu Ramadhaan, Libnt Qaasim. 

10- An Nashaa'ihud Diiniyyah, Lis Syaikh Abdullah Ba Alawi Al 
Haddaad. 

11- Kalimaatun Mukhtaarah, Li Abdillah Al Jaarullah ( penulis 
Risaalah Ramadhaan). 

12- Daliilut Thaalib, Mar’ bin Yusuf. 

13- Ar Raudhul Murbi' Syarhu Zaadul Mustagqni’, Mansur Al 
Bahwati. 


192 


14- 'Umdatul Figh, Ibnu Qudaamah. 

15- Al Muwaafagaat, Lis Syaathibi. 

16- Fadhaa’'ilul Qur'aan, Libni Katsiir. 

17- Minhaajul Muslim, Lis Syaikh Abi Bakr Al Jazaa’iri. 

18- Risaalatus Shiyaam, Lis Syaikh Abdullah bin Baaz. 

19- Muthaqu Majallatil Wa‘yil Istaami, Edisi Ramadhan Th. 
1390H. 

20- Zaadul Ma‘aad Fi Hadyi Khairil ‘Ibaad, Libnil Qayyim Al 
Jauzi. 

21- Al Waabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib, Libnil Qayyim 
Al Jauzi. 

22- I'laamul Muwaggqi'iin 'An Rabbil ‘Aalamin, Libnil Qayyim Al 
Jauzi. 

23- Mau'izhatil Mukminiin min Ihyaai Ulweniddiin, Lil Qaasimi. 

24- Al Irsyaadu Na Ma'rifatil Ahkaam, Libnis Sa‘di. 

25- Manhajus Saalikin wa Taudhiihul Fighi Fiddiin. Libnis Sa'di. 

26. Ad Durarus Saniyah Fil Ajwibatin Najdiyah, Lis Syaikh Abdur 
Rahman bin Qaasim. 

27- Al Jaami'us Shaghiir, Lis Suyuuthi. 

28- Majmu'u Fataawaa, Libni Taimiyah Juz: 25. 

29- Al Ikhtiyaaraatul Fighiyah Min Fataawaa Syaikhil Islam Ibnu 
Taimiyah. 

30- Al Majmuu'atul Jaliyyah, Lis Syaikh Faishal bin Mubaarak. 

31- Haasyiyatu Mugaddimatit Tafsir, Libni Qasim. 


193 


BIOGRAFI PENGARANG 


Nama Pengarang: 


Nama pengarang buku ini adalah: Abdullah bin Jarullah bin 
Ibrahim Al Jarullah dari kabilah An Nawasir termasuk ketrunan 
Bani Tamim, beliau dilahirkan di kota Al Madznab, salah satu kota 
di Propinsi Qashim pada sekitar tahun 1354 H. 


Riwayat pendidikannya: 


Beliau memulai belajarnya di Ma‘had Imamud Da'wah Al ‘Ilmi 
di kota Riyadh (Ibukota Arab Saudi) dan lulus pada tahun 1379 H, 
lalu melanjutkan pendidikannya pada fakultas Syari‘ah di kota yang 
sama lulus pada tahun 1384 H. Kemudian beliau melanjutkan 
studinya ke Ma'had ‘Ali lil Qadha’ dan berhasil meraih gelar Mas- 
ter di bidang "Figh Perbandingan Madzhab" pada tahun 1399 H. 


194 


Riwayat profesinya: 


Selepas dari kehidupan kampus, beliau langsung mengajar di 
tingkat Mutawassithah (setingkat SLTP) di Departeman 
Pendidikan. Profesi tersebut beliau tekuni hingga terbitnya buku ini?” 
kemudian beliau berpindah mengajar_ ke tingkat Tsanawiyah 
(setingkat SLTA) 


Karya-karya beliau: 


1-Risaalah Ramadhan, yaitu buku yang terjemahannya ada di 
hadapan pembaca. 

2- Kalimaatun Mudhii'ah. 

3- Mashaarifuz Zakaah. 

4- Al Jam‘iul Farid, Lil As-ilati wal Ajwibati Fi ‘Ilmit Tauhid. 

5- Al Kawaakibun Nayyiraat fil Munjiyaati wal Muhlikaat. 

6- Min 'Uluumil Qur'an wa Fadhaa'ilih. 

7- Al Majmuu'ul Mufiid, Wa Yasymuiu Ihda ‘Asyrata Risalah. 

8- Mas'uliyatul Mar'ah Al Muslimah. 

9- Khulaashatul Kalaam fi Ahkaamis Shiyaam. 

10- Bahjatun Naazhirin fiimaa Yashluhud Dunyaa wad Diin. 

11- Risaalatun Hal Mardhaa. 

12- Hukmul Ihtifal bil Maulidin Nabawi. 

13- Min Adhraaril Muskiraati wal Mukhaddiraat. 


2) Maksudnya, buku edisi bahasa Arabnya yakni pada tahun 1410H. 


195 


14- Taujithat Li Ash- Habit Tasjiilaat. 

15- Khulaashatul Kalaam fii Ahkaamil Hajji wal 'Umrati Ilaa 
Baitillaahil Haraam wa Ziyaaratil Masjidin Nabawi. 

16- Mufjizatul Isra‘i wal Mi'raaji wa Hukmul [htifaali Bihi. 

17- Al Hidayatu Li Asbabis Sa'aadah. 

18- Al Bayaanul Mathluub Likabaa'iridz Dzunuub. 

19- Hukmut Tashwiir waqtinaa'is Shuwar. 

20- Zaadul Muslimil Yaumi. 


196 


alll jLall ou 


( Casas uy! dais ) 
i LE FY eb)! aw 


(gealaahl guractg:dsailylg a ddtho BE gpa acrid pele canal 


